




Infoaktif 4 


Surat — 7 





Barang Baru 





INDEKS NO 75 @ 10 MARET 2004 @ TAHUN 


Cara termudah dan menyenangkan dalam berkomputer 





No Problemo 


Disk Defragmenter, Disk Cleanup, 
System File Checker, Backup, dan 
sejenisnya adalah perangkat 
perawatan yang dimiliki Windows. 
Manfaatkanlah. Kami sodorkan pula 
cara mengenali dan mengatasi 
masalah, agar PC Anda bebas 





Mini 
tapi Maksi 


Bentuknya 
memang mungil, 
tapi kapasitas 
yang dimiliki 
lumayan gede 


Dari PC 

pun Oke 
Mengirim MMS 

jadi kian 

mudah, karena 


Anda bisa 
melakukannya 


lewat PC 
65 


& 


f 


PCTARLET SS AN : 
EZ-Tablet EZ30D 23 : NI 28 
Canon Powershot SD10 IXUS i 29 
SPIKERAKTIF 
Sonic Gear Ego 3 0 
CAMOORDER 
Logitech PocketVideo750 30 
Sony Clie PEG-UX50 | | 31 
PONSEL | | 
LGG7100 | | 32 
Konsumenaktif 
Menyoal Baterei KeyBCA yang Soak 
Interaktif 5 0 
Putar Otak Memecahkan Teka-teki 
Vektor 5 2 
Membuat Lingkaran Warna-warni 
Linux 5 4 
Menyelesaikan Pembuatan Buletin 
Poptek 5 6 
Aman & Nyaman untuk Notebook 
Edukasi 5 8 
Belajar Aritmetika dengan menyenangkan 
Net.Aktif 
Situs Partai Politik 6 0 
Pasang Mesin Pencari di Situs 6 2 
Netchart 64 
Kiriman Pembaca 66 


Bikin Roda Gigi 3D 





Games: Ringan & Gratis 
Mister Shuster | 


Digital Imaging 
Menggambar Buku 3D 


No Problem Lah 





Game Diablo II Rusak 174 
Dia Bermasalah, Anda Gaet Hadiah 76 
Hargaktif 78 
Bursa Selular 79 
EGB-10 untuk Nge-game di Ponsel 

Nomor Depan 8 0 


komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 


masalah. 8 


IN EA lad UB 
ILUSTRASI VIKY HENDRIZAL 


MONKOM 7 TOM KEREN TAN 
OLAH DIGITAL RISMA13 





Tampilan game-nya 
sederhana, tapi N 
tantangannya tak 


bisa dibilang 
bersahaja. 6 8 


Enak Membaca dengan Reading Layout 
Membaca dan menelusuri dokumen jadi lebih mudah 


Cantik ala Matrix 

Layar komputer bergaya film The Matrix 
Bikin Pointer Animatif (Il-Habis) 
Mulailah menggunakan kursor bikinan Anda 
Mengelola dan Mengolah Foto 

Pilihan alternatif jika tak punya ACDSee 


Bikin Situs dalam 10 Menit 


Eit... cepat amat! Hasilnya kayak apa? 


Transfer Video ke PC 


Penting untuk keperluan menyunting 


Mengamankan Data 
Lindungi data di PC agar tak mudah diintip orang lain 


Bingkai Jendela untuk Foto Anda (Il) 


. Memodifikasi foto biar kian menawan 


ILUSTRASI: VIKY HENDRIZAL 


Tip&Trik 


33 


34 


38 


40 


42 


A4 


46 


48 





(-- 


yerxburi-yesbure7 


IKLAN 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


FOTO: DAUS/DOK.HAI 











Deddy Mahendra Desta (27) 
drummer Clubeighties, penyiar 
radio Prambors, di Jakarta 


Komputer Ada 2, Pentium IV dan 
Pentium MMX 


KL TER ETIL NN Noforel galeri 


Online Setiap hari, rata-rata 1-2 
TE 


Alamat e-mail Ada 2, tapi cuma 
1 yang aktif 


E-mail per hari - 


Milis Ikutan milis 2-3. Dan 
kebetulan gua punya milis acara 
siaran gua sendiri 


Ponsel Nokia 3650 (ponsel ke-5) 
dan Nokia 5210 


SMS per hari Sehari banyak 
banget, kira-kira 40-an. Nggak 
semua dibales, cuma yang 
penting-penting aja 


Ulee 


Pernyataan/harapan 

“Gua pengen perkembangan 
teknologi itu mudah diikuti 
siapa saja dan bikin gua nggak 
gaptek” 


lebih hit situs www.kpu.or.id sampai awal 
Maret ini. Portal ini berisi informasi pemilu 
2004 yang merupakan pemilu pertama 
Republik Indonesia dengan sistem 


komputerisasi. 
SUMBER: PENELUSURAN REDAKSI, SAAT 1 MARET 2004, 
PKL 21.10 


komputer 75 | 10 Maret 2004 


Pembantu Baru 


iapa sih yang mau lihat 
umahnya kotor? Di kota, 
anyak orang menyerah- 


kan urusan seperti ini kepada 
para pembantu. 

Kini, pilihan Anda untuk 
bersih-bersih bertambah lagi. 
Electrolux Trilobite namanya, 
ini robot penghisap debu 
otomatis berteknologi tinggi. 

Robot ini bergerak dan 
bekerja sendiri, tanpa bantuan 
sama sekali dan tanpa perlu 
diajari lagi. Hemat waktu kan? 

la juga punya mata, 
sehingga tidak akan menabrak 
benda apa pun yang tergeletak 
di lantai rumah. Itu karena 
teknologi sensor ultrasound- 
nya mampu mengenali benda- 
benda yang ada di dekatnya. 

Tenaganya berasal dari 
baterai rechargeable. Begitu 


ndonesia bagian Timur 
bukan daerah blank spot 
lagi bagi pengguna layanan 
selular Mentari. “Jika Anda ke 
Merauke, Nabire, Manokwari, 
Freeport di Papua atau ke 
Atambua di Nusa Tenggara 
Timur, di sana Mentari sudah 
on,” ujar S. Wimbo S. Hardjito, 
senior vice president customer 
service PT Indosat, di Jakarta 
akhir Februari lalu. 
Pasca-Februari, Mentari 
memang telah meningkatkan 
layanannya. Akan ada 
penambahan 1.000 BTS 
outdoor di seluruh Indonesia 


CDMA Perdana 


azimnya, produk perdana selalu memiliki 


tenaganya hampir habis, robot 
akan bergerak menuju docking 
station-nya untuk mengisi 
kembali baterainya. Teknologi 
nirkabel pada vacuum cleaner 
pintar ini sungguh menolong, 
karena robot dapat bergerak 
tanpa tersangkut oleh lilitan 
kabelnya sendiri. 

Kecepatan kerjanya 
memang masih terbilang lelet, 
tapi kualitas kerjanya boleh 
juga lah. Dalam peluncurannya 
Februari 2004, kami 





pada tahun ini, termasuk yang 
sudah diungkap Wimbo tadi. 
Untuk Jabotabek, akan ada 
50 BTS indoortambahan pada 
semester pertama 2004, dan 
80 lagi pada semester kedua. 
BTS tersebut akan dipasang di 
gedung perkantoran dan pusat 
perbelanjaan, namun Mentari 
belum menyebutkan lokasi 
persisnya. Kota Surabaya dan 
Semarang juga menjadi target 
penambahan BTS indoor. 
Tidak hanya itu, dengan 
penggabungan layanan IM3 
dan Satelindo oleh Indosat, 
fitur-fitur yang ada di IM3 


mendapat nomor 


bagian product m 
Indonesia. 


menyaksikan sendiri 
bagaimana robot ini bekerja 
dengan cukup baik. 

Anda sudah bisa 
mendapatkannya di pasaran 
Indonesia. Electrolux Indonesia 
memasang harga Rp. 12 juta 
untuk setiap unit Peran 
elektroniknya itu. Bx9 

















PT. Electrolux Indonesia 
HomeCare & Service Center 
Tel (021) 632 8025 
www.electrolux.co.id 


rencananya akan menjadi 
layanan Mentari. Berita bagus 
kan? 

O ya, menandai peningkatan 
layanan itu, Mentari pun 
memoles sedikit tampilan logo- 
nya. Seperti apa? Lihat saja 
gambar ilustrasi di sini. UX 





www.satelindogsm.com 
Call centre (021) 5438 8888 


I4VLNIW 











Setelah menghubungi operator, Anda baru 


pelanggan. “Mereka (operator) 


akan input secara otomatis,” jelas Steven dari 


arketing LG Electronics 


| saran yang istimewa. Tapi LG punya 
pemikiran sendiri soal ponsel CDMA 
keluaran pertamanya, LG SP 3100. Kecuali soal 
desain fisiknya, ponsel yang muncul akhir 
Februari ini justru biasa-biasa saja. 

Menggunakan jaringan 1900 MHz, sistemnya 
ternyata masih non-RUIM (Removable User 
Identity Module). Berarti, ponsel ini tidak 
memiliki slot untuk kartu RUIM (semacam SIM 
card), karena masih mengandalkan sistem 
suntik. 


Kalau mau sabar, silakan tunggu hingga 
pertengahan 2004 nanti, karena kabarnya akan 
segera menyusul dua adik dari SP 3100. Selain 
sudah menggunakan sistem RUIM, dua - 
ponsel baru tersebut juga akan Ki 

ANDY | 






PT LG Electronics Indonesia 
www.Igindonesia.com, 
www.tokolg.com 

(021) 5366 0309 





G1 O9 XN 104 L9313 MMM 


VISANOANI SIINOALYATA DT 


Pemompa Tinta 


arga tinta printer inkjet yang selangit 
memang seringkali bikin sebel para 

pengguna printer. Banyak di 
antaranya mengakali dengan memakai 
tinta suntik. Namun cara ini seringkali 
membuat tangan kotor dan tinta 
berceceran. 

Peranti isi ulang kartrid tinta yang 
diluncurkan Februari lalu ini mengatasi 
kerepotan itu. Dengan Inke Inkjet Auto 
Refill System, Anda hanya perlu 
memasukkan kartrid asli yang kosong ke 
peranti ini dan masukkan pula tangki tinta 
dari Inke. 

Tinggal tekan tombol dan tunggu 
beberapa menit, maka kartrid asli akan 
kembali penuh. Sistemnya mirip dengan 
pompa, yang menyedot tinta dari tangki 
tinta Inke, kemudian memasukkan ke 
dalam kartrid asli. 

Bekerja dengan empat baterai AA atau 
dengan adapter, peranti isi ulang ini bisa 
Anda dapat dengan harga Rp 425.000, 
plus 4 tangki tinta. Satu unit tangki tinta 
Inke sendiri dibanderol Rp 25.000. 


Murah, karena menurut Inke 
Pte Ltd, produsennya, harga 1 
unit Inke # 3 kartridnya masih 
lebih murah ketimbang harga 2 
tangki tinta asli. Silakan 
bandingkan. 

Produsen asal Singapura itu 
memang baru menyediakan 
Inke untuk printer dengan tinta 
hitam. Dukungan untuk printer 
berwarna juga akan menyusul, 
katanya. 

Yang jelas, sementara ini 
memang hanya ada tiga model 
Inke, yaitu model untuk 
mengisi kartrid tinta HP 51645, HP 
51640, dan HPC 6615. 

“Pemakai kartrid HP tipe ini paling 
banyak diserap pasar lokal,” tutur 
Suriawan Subroto, director PD Abadi Citra 
Utama, distributornya di Indonesia. 

Tujuh model untuk merek printer inkjet 
lainnya akan segera menyusul di tahun 
2004. Targetnya, 7/0 persen model printer 
dapat disuplai dengan tinta ini. 


SEGERA HADIR ... 





Omong-omong, kualitas tintanya 
bagaimana? Terbilang lumayan. Walau 
kami memang belum sempat mengujinya, 
tapi dengan mata telanjang saja, tidak 
terlalu kelihatan bedanya dengan cetakan 
tinta asli. 


www.inke.com.sg 
PD Abadi Citra Utama 
(021) 612 5515 


GRAHA SABHA PRAMANA UGM, 11-15 MARET 2004 


ta 


ENI Pr 
Pa ni pe KL. | FDA —# | W / ad | 1 | | 
“Hima” yi Pa Stm GA MG PAT Uk TAN Pasi PES PA) Kenari U Ta DA 


WORKSHOP MERAKIT PC & INSTALASI LINUX 


GSP UGM, 


1lz" 13 MARET ZcUO4 


PARADE FILM BOX OFFICE 


GSP UGM, 


13- 15 MARET Z0UO4 


TAMIYA RACING CHAMPIONSHIP 


GSP UGM, 


13-14 MARET ZUO4 


CIVIL ENGINEERING SOFTWARE DEMO 


GSP UGM, 11 


SEKRETARIAT: 


"15 MARET zZ0U04 


ORGANIZED BY : 


PKTS - BPTS Keluarga'Mahasiswa Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil FFUGSM 
JI, Grafika No 2 Yogyakanta 55281 Telp 0274 5415675 Fax. 0274 SASGAGS 


Cp 08157965025 ( VERIY) 


08155602291 (BERTO) 


MEMUDAHKAN, MENYENANGKAN 





komputer 75 | 10 Maret 2004 


DS" NO9AMNI "MMM 











INFOAKTIF 


SB Me bat 


Adil 


Nggak fair, lu! Begitu kira- 
kira teriak seorang rekan, 
ketika kita dinilai tidak adil. 
Memang sih, tak gampang 
untuk bersikap adil pada 
orang lain, tapi toh itu mesti 
terus kita upayakan. 

Kepada siapapun sikap 
adil memang harus 
dikedepankan. Bahkan 
terhadap tubuh sendiri. 
Sakit bisa dibilang sebagai 
dampak dari ketidakadilan 
kita. Lho, kok bisa? 

Tiap hari tubuh dipaksa 
kerja keras, dituntut terus 
bugar, demi mencapai target 
yang ditentukan. Sementara 
itu, kita mengabaikan apa 
yang dibutuhkan tubuh. 
Adilkah? 

Wajar saja kalau 
kemudian sakit yang 
didapat, sehingga kita pun 
terkurung di kamar. Tak 
mampu beraktivitas. 

Mau sehat dan segar, 
pedulilah pada kebutuhan 
tubuh. Setidaknya tubuh 
perlu diolahragakan, diberi 
makanan bergizi, vitamin, 
mineral, dan sejenisnya. 
Setelah itu barulah kita bisa 
mengharapkan tubuh yang 
fit. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Cetakan 
pertama Edisi III, Balai 
Pustaka, 2001), fit adalah 
keadaan berdaya tahan bagi 
tubuh untuk melakukan 
aktivitas fisik. 

Kini ternyata bukan cuma 
tubuh yang kita genjot. PC di 
kantor dan di rumah juga 
mendapat tuntutan serupa. 

Kalau ingin pekerjaan tak 
tersendat, mau nggak mau, 
kita harus baik-baikin si PC. 
Kita jaga dan rawat dia agar 
tidak sakit: nge-hang, error, 
dsb. Lagi-lagi sikap adil 
dibutuhkan di sini. Farid 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 





BERITA AKTUAL 








Penolak SMS 


1 


ebal dengan SMS-SMS 

iklan yang selalu | 

berdatangan tak kenal 
waktu? Atau Anda sedang tak | 
ingin menerima SMS dari 
orang tertentu? Ponsel 
keluaran terbaru dari Nokia 
seri 2300 ini bisa jadi 
solusinya. 

“Nokia 3200 punya fasilitas 
SMS reject untuk menolak SMS,” ujar Usun 
Pringgodigdo, business development manager Nokia 
Indonesia saat dihubungi via telepon. Fasilitas Junk 
SMS screening itu bisa Anda atur untuk memblokir 
pesan dari nomor-nomor tertentu. 

Tak hanya itu, fasilitas pengiriman pesan di ponsel 
dua band ini juga dilengkapi dengan SMS chat, 
tombol cepat untuk kirim SMS, sampai SMS counter 
untuk menghitung pengeluaran biaya pengiriman 
pesan. 

Ponsel ini memang kelas /ow-end dan warna 
layarnya masih hitam-putih, tapi fiturnya mirip 
dengan ponsel kelas atas. Ada fasilitas radio FM, 
dering polifonik, internal handsfree speaker, radio 
jam, sampai fasilitas pengingat. Harganya pun 
terhitung ekonomis, sekitar Rp 1,1 juta. 

Tak hanya Nokia, Samsung pun merilis ponsel 
baru. Kelas menengah dengan harga Rp 2,7 juta itu 
berseri SGH-X600. Bentuknya mirip-mirip dengan X- 
100, tapi dengan antena eksternal dan kamera buiilt- 
in plus lampu flash. Memorinya sampai 9 MB dan 
Anda bisa menyimpan 1.000 nomor telepon. Anda 
bisa berkirim MMS dan menginstal program Java di 
ponsel berlayar 65.000 warna ini. 


WOD VISV-VIMONMMM 
NOD DNASNYSMMM 





e Nokia Indonesia (021) 526 6542 
www.nokia-asia.com 

e Samsung Electronic Indonesia (021) 522 5522 
www.samsung.com 


Menanti Windows XP (Lagi) 


Wi-Fidan 
Secangkir 
Kopi 


kan melakukan perjalanan ke 
Jakarta? Sempatkanlah mampir ke 
edai kopi Starbucks yang terdapat 

di beberapa pusat perbelanjaan di 
ibukota. Sejak akhir Januari silam, 
fasilitas internet nirkabelnya — lazim 
disebut hotspot — dapat Anda nikmati 
dengan sistem voucher. 

Asal Anda memiliki PDA atau 
notebook yang mendukung teknologi Wi- 
Fi, beli saja voucher-nya, lalu login 
dengan memasukkan username dan 
password dari voucher tersebut. Pintu 
akses internet berkecepatan sampai 
dengan 22 Mbps pun akan terbuka. 

Tersedia empat jenis voucher yang 
bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, mulai 
durasi 30 menit dengan harga Rp 
25.000, sampai untuk seharian berharga 
Rp 125.000. “Voucher-nya sendiri bisa 
didapatkan di lokasi (Hotspot) atau di 
kantor Biznet,” tambah Cynthia Widjaja 
(26), product manager Comtech Biznet, 
penyedia layanan tersebut. 

Bila voucher tersebut belum habis 
dalam sekali pakai, Anda bisa 
menghabiskan waktu sisanya di lain 
kesempatan dan di lain lokasi. Yang 
penting, masih hotspot-nya Biznet. BEA 





PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) 
www.biznethotspot.com 


orang menduga Windows Longhorn justru baru akan keluar sekitar tahun 2006, dari rencana 


Kom Anda sedang menunggu keluarnya Windows Longhorn, bersiaplah gigit jari. Banyak 


semula tahun 2005, karena Microsoft tidak bisa memberikan kepastian rencana peluncuran 


Longhorn yang mereka gembar-gemborkan sendiri. 


Saat ini, Microsoft agaknya malah berniat memoles versi baru 


Windows XP, yang kerap disebut-sebut sebagai Windows XP Reloaded. 
Padahal, Microsoft pernah menyatakan, tidak akan membuat versi baru 


untuk generasi Windows yang ada saat ini. 


Kebenaran soal ini memang masih simpang siur. “Kami memang Ie j 
sedang eksplorasi untuk menambahkan fitur (baru) pada Windows XP,” 
kata Greg Sullivan, lead product manager Windows seperti dikutip g 


ZDNET.com. Beberapa media menafsirkannya sebagai rencana rilis 


baru untuk Windows XP. 


Yang jelas, Microsoft sedang mempersiapkan Windows XP Service 





IM 


Pack 2 yang akan keluar pertengahan tahun ini. Tapi kalaupun Windows 
XP Reloaded itu nyata adanya, kabarnya Microsoft bakal meningkatkan 


kemampuannya dalam koneksi Bluetooth dan WLAN alias Wi-Fi. Kan 





L4OSOHIIN 








Bikin Situs 

Bagaimana langkah-langkah 
membuat situs/website sendiri? 
Ricson 
Jayapura 99351 
Papua 


Ada di edisi 53 (7 Mei 2003) 


Respons Menyenangkan 

Saya kaget. Sama sekali tidak 
terpikir dan terbayangkan oleh 
saya bahwa pengelola 
komputerakt!f sedemikian serius 
menanggapi surat saya, soal 
rencana pembelian majalah 
edisi lawas. 

Sungguh, saya salut terhadap 
respons yang ditunjukkan. 
Setidaknya, ketika nanti saya 
berkesempatan berkunjung lagi 
ke Jepang atau ke Malaysia, saya 
punya bahan bagus perihal etos 
kerja bangsa Indonesia yang 
selama ini gampang diremehkan 
bangsa lain, untuk disampaikan 
kepada teman-teman asing. 
Abdi Purmono 
Malang 65144 
Jawa Timur 


Versi Digital tak 
Lengkap 

Saya seorang pembaca 
setiamu, tetapi sayang edisi 02 
tidak saya dapat. Untungnya, 
pada edisi khusus ada versi 
digitalnya. Hanya saja, jumlah 
halaman berbeda dari yang ada 
di versi cetak. Setelah saya cek, 
halaman-halaman (di versi 
digital) yang hilang itu adalah 
halaman iklan. Namun ada juga 
halaman lain yang hilang. 
Saran saya, samakan jumlah 
halaman versi digital dengan 
cetak. Kalau toh tak mau 
menampilkan iklan, tulis saja 
“IKLAN” pada halamannya. 

Saya usulkan, pada edisi 
khusus berikutnya jumlah versi 





digital tidak hanya 10 edisi, 
tetapi 20-30 edisi. Atau, jika 
memungkinkan, pihak Redaksi 
membuat 1 CD yg berisi versi 
digital edisi 1-50, atau lebih. 
Dan satu lagi, edisi khususnya 
diterbitkan, misalnya, tiga bulan 
sekali. 

Rudy Gunawan 

Jakarta Barat 


Terimakasih Anda telah begitu 
setia mengikuti terbitan kami. 
Segala kritik dan saran Anda pasti 
menjadi pertimbangan kami, 
sehingga ke depan kami pun bisa 
melayani dengan lebih baik. 


Berita Online, Jempol! 
Selama ini saya selalu 
mengikuti perkembangan 
majalah ini lewat website- 
nya, dan saya cukup 
acungkan jempol buat 
komputerakt!f yang selalu 
meng-update berita online- 
nya. Semoga berita yang 
tercakup dan materinya 
bertambah baik, dan cukup 
informatif. Bravo! 
Adi Harjono 
Dumai 28811 
Riau 


Mahal & Gila Pujian 
Saya lihat majalah ini 
kurang bermanfaat, karena tip 
& trik maupun langkah- 
langkahnya sangat umum, 
sehingga banyak orang sudah 
mengetahuinya. Selain itu, 
harganya termasuk “sangat 
mahal" dibanding majalah lain 
yang sejenis. Dalam rubrik 
surat pun, saya lihat yang 
mendapat hadiah (Surat 
Utama) adalah orang-orang 
yang memuji. Kenapa sekarang 
kamu jadi gila pujian? 
Didi Mardiansyah 
Pekalongan 51161 
Jawa Tengah 


Terima kasih atas kritik Anda 
yang sangat konstruktif. 
Mengenai surat yang termuat 
sebagai Surat Utama, kami 
senantiasa landaskan pada 
kemanfaatan yang diperoleh 
seseorang untuk kemudian dibagi 
pada yang lain. Kritik pun, 
kalau ada, biasanya kami 
sertakan. Bahkan kami sudah 
berusaha untuk mengurangi 


puja-puji. 


DARI ANDA UNTUK SEMUA (Fa 


Protes Harga Naik 

Saya mau protes nih, kok 
naik sih harganya?! Nggak baik 
tuh! Jangan naik lagi ya... Saya 
mau kasih saran pada yang 
mengelola artikel Langkah- 
langkah agar lebih teliti, 
karena kadang-kadang ada 
yang mengulang edisi 
sebelumnya. Untuk acara 
Fun&Easy-nya, saya tertarik 
pada video editing tuh, tapi 
kok di Surabaya. Yang di 
Jakarta bagaimana? 
Tri Astuti 
Jakarta 12310 


Terimakasih atas kritik 
Anda. Mengenai kenaikan 
harga, ini memang pilihan pahit. 
Kami mohon maaf. Tapi, seperti 
yang telah kami sampaikan di 
edisi 73 (11 Februari 2004), 
harga majalah ini tidak berubah 
sejak 2001. Bagaimanapun, 
kami tidak dapat bertahan pada 
harga tersebut. Dan kami 
berharap, Anda bisa 
memakluminya. Soal Fun & 
Easy, kami memang baru bisa 
secara rutin mengadakannya di 
Surabaya. Di Jakarta, kami 
sudah melaksanakan dua kali. 


Usulan dari Brebes 

Saya mengusulkan agar 
majalah ini membuat rubrik 
baru tentang bahasa 
pemrograman, video editing, 
dan desain grafis. Adakan pula 
kuis untuk yang berlangganan 
tiap empat bulan sekali, dan 
hadiahnya minimal 
seperangkat PC PIII/P4 untuk 
video editing/imaging dan ber- 
CD-RW. 
Fajar Arif Santoso 
Brebes 52261 
Jawa Tengah 














Ni: ' 
/ sSUuR@T 





Samarinda Mendamba 
Tolong dong kalau bisa tim 

komputerakt!f datang ke 

Samarinda mengadakan 

seminar, walaupun hanya sekali 

saja. Sebab, saya dan teman- 

teman dari SMKN 7 jurusan TI 

ingin mendapatkan ilmu 

komputer yang luas. 

Supriono 

Samarinda 75123 

Kalimantan Timur 


LEWAT SMS & 
BERHADIAA 


Kali ini Surat Utama absen 
karena belum ada yang 
layak. Harap maklum. 





Surat via e-mail dialamatkan ke surat-aktif@gramedia-majalah.com. Via faksimili 
ke (021) 634 1833. Semua surat harus mencantumkan nama dan alamat lengkap. 


komputerakt!f75 | 10 Maret 2004 


r 





| LAPORAN A3 WINDOWS TETAP SEHAT 








P'| 





va 








Segardan 


Bikin Bugar 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


€L VNSIH /IVLIDIG HVIO IVZIHGNAH AMIA ISVELSNTI VNASNM ONVH :OLOJ 





iar badan sehat dan stamina bugar 
selalu, apa yang Anda lakukan? 
Minum jamu, menenggak tablet 
suplemen multivitamin, makan dua 
sendok madu tiap hari, atau minum 
Susu pagi dan malam? Cara boleh saja beda, 
yang penting badan harus fit terus. 

Sama halnya dengan PC yang juga perlu 
kita rawat kesehatannya. Tentu bukan dengan 
minum jamu atau madu, karena itu malah 
bakal bikin korsleting. Pakai saja "ramuan 
sehat yang disediakan Windows. Jika kurang 
bikin bugar, instal utility software lainnya 
sebagai suplemen. Jangan lupa, harus rutin 
dilakukan Iho. 

Komentar dan pengalaman para pecandu 
komputer tentang perawatan Windows bisa 
Anda lihat di halaman ini. Mungkin bisa jadi 
tip buatAnda. Cara perawatan Windows yang 
lebih jauh bisa Anda lihat di halaman- 
halaman selanjutnya. 





FOTO: TUTANG, MCSE 


Tutang, MCSE (42) 


ketua umum Microsoft User Group Indonesia, Jakarta 


“Bagi pemakai PC dekstop yang tidak 
terkoneksi ke network, yang harus dilakukan 
secara berkala antara lain adalah defrag. Data 
dan files akan dikembalikan ke tempat semula. 
Instal Service Pack baru guna menambah 
kesempurnaan sistem operasi. 

Jika RAM yang digunakan minimal, perawatan 
dengan tools yang ada (di Windows) tidak akan 
maksimal. Yang perlu diperhatikan adalah space 
kosong di hard disk, RAM dan CPU sesuai. 
Tanpa itu, walaupun menggunakan tools 
tambahan hasilnya tidak akan sesuai.” 


Perawatan PC yang 
tepat akan membuat 
Windows tetap sehat 
dan bermaslahat. 


Kineric 


System tools (Backup, Disk Cleanup, 
Disk Defragmenter, System Restore) 
yang terintegrasi dalam Microsoft 
WindowseP didesain untuk menjaga 
kinerja maksimal system PC. 

Semua system tool sama penting- 
nya, karena masing-masing mempu- 
nyai tujuan tersendiri. Frekuensi 
penggunaannya tergantung kebutuhan. 
Umumnya backup disarankan untuk 
lebih sering dilakukan.” 


FOTO: YUL 





Taufik Ur Rahman (2e) 
IT support PT MSA System Kargo, Jakarta 


Wesly Sumenap (32) 
desktop product manager 
PT. Microsoft Indonesia 


“Secara rutin, tiap minggu, saya meng- 
update Windows buat jaga-jaga supaya nggak 
ada security hole. Update antivirus juga, biar 
tetap aman. Dan periksa Event Viewer buat 
melihat service yang gagal. 

Tools yang paling sering digunakan adalah 
scan disk. Yang lainnya bisa dihitung jari. 
Buat saya, tools yang paling penting ada di 
(menu) Computer Management (Windows 
2000 & XP). Di sana memuat mulai dari 
Services, Event Viewer sampai dengan scan 
disk.” 





FOTO: OKKY 


“Jika me-reset komputer biasanya PC 
melakukan scan disk. Lebih baik jangan 
diabaikan, karena scan disk akan 
memperbaiki clusters yang terbuka dan 
penumpukan data dalam cluster. Data 
tersebut akan dipindahkan ke tempat yang 
aman. Biasanya, scan disk dilewatkan 
dengan alasan makan waktu lama. 

(Utility di Windows) masih kurang. Mungkin 
Microsoft memberikan lapangan kerja 
kepada para pembuat program third party. 





FOTO: OKKY 


Adri (26) 
teknisi lepas, mahasiswa manajemen informatika 
Universitas Gunadarma, Depok 


Marcel Glenn Latupeirissa (40) 
technical support PT Vaksin.com Jakarta 


“Memanfaatkan utilities yang ada di 
Windows setidaknya memperpanjang usia PC 
dan komponen di dalamnya. Lebih murah, 
dibanding jika rusak dan perlu diperbaiki. 
Biaya reparasi komputer kan lebih mahal. 

Yang gue lakukan untuk merawat Windows 
adalah defrag biar komputer nggak berat, 
scan disk untuk melihat bad sector di hard 
disk, menghapus files yang nggak perlu: rutin 
scan virus, dan setelah menginstal sistem 
operasi tertentu, gue melakukan system 
restore. Dan gue selalu mem-backup files 
penting.” 


FOTO. DERRY 





FOTO: OKKY 





Dimas Seno Bintoro (21) 

mahasiswa Manajemen Informatika Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika & Komputer Jakarta (STI&K), 
Jakarta 


“Bagi user yang masih awam, tools yang 
ada di Windows cukup memadai kok. Tapi bagi 
profesional, gue pikir masih kurang. Ujung- 
ujungnya, harus menginstal software 
tambahan dari vendor third party. 

Menurut gue, sebaiknya tools yang paling 
utama digunakan adalah scan disk dan defrag. 
Karena dua software ini bisa mencegah 
komputer supaya tidak error dan tetap stabil. 
Software tambahan yang penting buat gue 
adalah registry cleaner dan antivirus. Apalagi 
sekarang lagi wabah virus komputer nih.” 


“Menginstal program, menghapus file 
atau menambah data berpotensi mengubah 
registry sistem operasi. Temporary files dan 
database registry yang tidak terpakai akan 
merekat dan terus bertambah, sehingga PC 
semakin lambat. 

Utility & tools yang disediakan Windows 
cukup membantu untuk merawat. Hanya 
apabila Windows sudah kronis atau mem- 
butuhkan utility untuk improve OS, maka 
perlu utility tambahan, seperti utility dari 
Norton atau beberapa programs tuning lain.” 


Kit Kim (28) 
manajer Technical Service Department 
PT Acer Indonesia, Jakarta 


Foto: KIT KIM 





komputer 


15 | 10 Maret 2004 


LAPORAN 














Ea WINDOWS TETAP SEHAT 


€L VNSIH -IVLIDII HVTO IVZISANAH AMIA :ISVELSNII VNASNM ONVH :OLO4 





Lezatdan 
Menambah Kuat 


Windows menyertakan delapan utility yang cukup mumpuni untuk 
membuat PC tetap bugar. 


ebelum melirik program lain di luar Windows, maksimalkan dulu kinerja 

Windows dengan program bawaannya. Memang tak semua built-in utility 

Windows ampuh atau sesuai dengan keinginan Anda, tapi setidaknya cukup 

fungsional untuk menyempurnakan kinerja dan performa PC. 

Delapan program yang kami bicarakan di sini rata-rata sudah ikut terinstal 
bersamaan dengan Windows. Kalau pun belum, Anda tinggal menginstalnya dari CD 
Windows. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


Disk Defragmenter 


Setelah menginstal sebuah program, 
file penginstalan sering terpecah ke 
berbagai sector di dalam hard disk. Ini 
disebut fragmentasi. Efeknya, kinerja 
komputer dan si program akan melambat. 

Begitu juga saat Anda menghapus 
serangkaian file, sector di hard disk akan 
terlihat bolong-bolong. Loading program 
pun akan tersendat. 

Itulah guna defragmenter. Tool Disk 
Defragmenter mampu menyusun kembali 
sectors tersebut, sehingga berderetan 
rapi. Hasilnya, kinerja komputer pun 
optimal kembali. 


LANGKAH 1 


Hampir setiap versi Windows 
memiliki program ini. Biasanya, 
Anda bisa menemukan tool Disk 
Defragmenter melalui (Start) 
IPrograms| |Accessories| 
(System Tools) (Disk 
Defragmenter|. 


ip! 


Dela Lebat 


2 
gi 


2 
£ 
- 
(upon 
3 


fikha 
Lipa 


i7 
1 


| 





LANGKAH 2 


Pada boks yang muncul, pilih drive yang 
akan diproses, misalnya (Drive C — 
Physical drive). Klik JIOKJ untuk 
menyetujuinya. 


Select Dnve 


Copenght £& 1981-1998 Microsoft Corporation 


Copenght & 1958-1932 Semantec Corporation 


Intel Application Launch Accelerator 


Exit | Settings... | 








“ Defragmenting Drive C 





Na 
19 12 Complete 





LANGKAH 3 


Proses defragmenting pun berlangsung, 

seperti tampak pada boks Defragmenting 
Drive C. Indikatornya akan bergerak maju 
sesuai dengan perkembangan prosesnya. 


Oo 
“M 
& 





Hata paakanig kari a na nia aanha pan ka nga na naa ian Na Kia ha Pai 


Pesadng des rmoasatani 
| 


—e | 


SE 
Sa Kesa 2m | aa 


LANGKAH 4 

Klik tombol (Show Details) untuk melihat 
prosesnya dengan lebih jelas (layar 
penuh). Untuk melihat arti warna-warni 
pada setiap blok, klik (Legend. Pilih (Hide 
Details) untuk mengembalikan 
tampilannya seperti pada Langkah 3. 


“Jangan terlalu sering 
melakukan disk defrag- 
menter. Lakukan minimal 
sebulan sekali”. 


Tutang (42) ketua umum MUGI (Microsoft 
User Group Indonesia) 


SOFTWARE SEJENIS 


s Buzzsaw On-The-Fly Defragmenter 
1.0 (www.download.com) 

“ Diskeeper 8.0 
(www.execsoft.com) 

» Power Defrag 3.01 (www.e- 
technik.com) 





Disk Cleanup 


Sempitnya ruang di dalam hard 
disk bisa memperlambat kerja 
sistem. Solusinya ya membuang files 
yang tidak perlu. Anda bisa saja 
melakukannya secara manual. 
Meneliti satu demi satu files yang 
ada di komputer dan kemudian 
menyeleksinya, tapi sudah pasti 
buang waktu. 

Serahkan saja pada tool Disk 
Clean Up. Utility seperti ini bisa 
dengan mudah menemukan files 
yang sudah tidak diperlukan lagi. 
Begitu ketemu, Anda dengan 
gampang bisa menendangnya keluar 
dari hard disk, sehingga ruang di 
dalamnya menjadi lebih lega. 
Penggunaannya secara rutin juga 
akan meningkatkan kinerja sistem 
komputer secara signifikan. 


LANGKAH 1 


Untuk menjalankannya, klik (Start) 
IProgramsj (Accessories) (System 
Tools) (Disk CleanupJ. Gunakan panah 
pada menu drop-down untuk memilih 
drive yang akan dibersihkan, lalu klik 
(OKI). 





LANGKAH 2 
Atau, klik (Start), kemudian (RunJj. 
Pada boks Open, ketikkan kata 
cleanmgr, lalu OKI. Pilih drive yang 
akan dibersihkan, lalu klik JOKJ. 


3 | Type the name of a program, folder, document, or Internet 


resource, and Windows will open it for you. 


Open: Ieleanmgr 


Cancel | 


LANGKAH 3 - 


Cara lain, buka Windows Explorer 
atau My Computer, klik-kanan drive 
yang Anda pilih, misal (C:1, lalu 
arahkan ke (PropertiesJ. Pada tab 
(General), klik (Disk Cleanupj. 


Browse... | 














C-O-R-R (C:) Properties 


General | Tools | sharing | 


-. 


Type: Local Disk 
File system: FAT32 


IM Used space: 12137.267.200 bytes 
IV Free space: 7.873.232.896 bytes 


Capacity: 20.010.500.096 bytes 


Drive C Disk Cleanup... | 


coca | 


LANGKAH 4 


Disk Cleanup akan menganalisis drive 
yang Anda pilih, dan memperkirakan besar 
ruang kosong yang bisa tercipta dengan 
pembersihan tersebut. Setelah prosesnya 
selesai, daftar kategori folder akan 
muncul, centangi mana yang akan 
dibersihkan, lalu JOKJ. : 
You can use Disk Cleanup to free up to 101.99 MB of disk 
(25 space on C-O-R-R (C:) 


s#s Disk Cleanup for C-O-R-R (C:) 





Disk Cleanup | More Options | Settings | 


Files to delete: 


s4 Temporary Internet Files 

- Downloaded Program Files ks 0.00 MB 
(Gp Recycle Bin 62.28 MB 
tra Temporary files 2.34 MB 


Total amount of disk space you gain: 101.39 MB 


Description 
The Temporary Internet Files folder contains Web pages 


stored on your hard disk for guick wiewing. Your personalized 
settings for Web pages will be left intact. 


IE 
View Files | 





SOFTWARE SEJENIS 


“ iISystem Wiper 
(www.iisoftware.net) 

» TempCleaner (www.ipaw.net) 

» Disk Cleaner (www.xs4all.ni) 

s CM DiskCleaner 
(www.cmdiskcleaner.com) 

“ WipeOut (securitysoftware.cc) 

» EraseTemp (nodesoft.com) 

» Kleen-it(www.overware.com) 

“ CloneSpy (www.clonespy.de) 


komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 





LAPORAN 








b ScanDisk 


Banyak kasus kerusakan data atau 
sistem berasal dari tidak beresnya hard 
disk. Entah hanya karena terfragmentasi 
atau karena adanya bad sector. Nah, 
penyebab terakhir itu memang 


merepotkan, karena data yang ditulis pada 


sector seperti itu akan rusak. 

Windows memiliki ScanDisk yang 
mampu mengecek integritas data yang 
tersimpan di hard disk. Program kecil ini 
juga mampu mengidentifikasi bad sector 


atau masalah lainnya pada hard disk, dan 


bila mungkin juga memperbaikinya. 
Pada sistem operasi Windows 95 dan 
98, jika komputer ter-shutdown dengan 


dengan tidak semestinya, ScanDisk akan 


otomatis berjalan saat booting. 


LANGKAH 1 


Untuk menjalankannya, klik menu (Start) 
IPrograms| (Accessories) (System Tools) 


IScanDiskJ. 7ool ini berkumpul dengan 
system tools lainnya. 










ee - 
ra ja “4 
RL mira 5 
3, Ba 
on E 
Pi NB 
20 Lama as basis P3 
aa 3 & 
ka bi 2g 
Bi Omi Lea “1 
ta! 
5 » BG 
ia 51 Peka Ti 
- 1 mi 
“al ab JA 
- Gaia Palas sd 
| aa Ta ai ki 1 
Pa 4 “ Tami kei 
Ja lang 
ma Kian 
DP sa 
aa ai 
AM Lan 
ia 
1 ae Oia 
Al Ia 2 Pi mem abi 
j 4 Makasi Map 
AA Meranemurai 
Pa baba e. Task 
5 3 
AN 1 daa 
- 1 Ten 


1 
0 


LANGKAH 2 

Atau langsung ketikkan scandisk pada 
boks Run, setelah mengeklik (Start) 
(Run). Klik JOKJ. 


—. 





Sa 


Type the name of a program, folder. document. or Internet 
resource, and Windows Will open it for you. 


Oper: (scandisk " | 


Cancel | Browse... | 


SOFTWARE SEJENIS 


» File Recover2.76 
(www.filerecover.com) 

» Disk Checker2.1 
(www.rssoftlab.com) 

» Hard Drive ScanDisk Pro 1.0 
(www.pccsoft.com) 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


A3 WINDOWS TETAP SEHAT| 





Oz 








LANGKAH 3 


Pada boks ScanDisk yang muncul, pilih 
drive yang akan Anda periksa. Tersedia 
dua opsi: (Standard) atau (Thorough)|. 
Untuk kali pertama, sebaiknya pilih yang 
standar dulu, jika ada masalah, baru 
jalankan pilihan satunya. 


@ ScanDisk - C-O-R-R (C:) 


Select the drivels) you want to check for errors: 


Oz 
“3 mh 





Type of test 
& Standard 

Ichecks files and folders for errors) 
( Thorough 

(Iperforms Standard test and scans disk surface for errors) 








J” Automatically fix errors 








LANGKAH 4 


Klik (Startj untuk mulai menjalankan 
ScanDisk. Indikatornya akan tampak, 


sehingga Anda bisa memantau prosesnya 


sudah seberapa jauh. 


@ ScanDisk - C-O-R-R (C:) 





Type of test 
(€ Gtanderd 

(ehecksiesand foldersfonertors 
9 Mihorouah 


(pertarms standard teshand scans disk surface 








je Kentamaticallnfiwertars 


Checking folders... 
























Kit Kim (28) 


Adri (26) 


“Lakukan disk clean up secara rutin dan 
berkala untuk membersihkan temporary 
files yang tersimpan di komputer.” 


technical service department manager PT Acer Indonesia 


“Lakukan scandisk standarnya seminggu 
sekali atau paling tidak sebulan sekali.” 


teknisi lepas, mahasiswa, Universitas Gunadarma, Depok 


System File Checker 


Banyak hal bisa mengganggu 
keutuhan files sistem Windows. Listrik 
yang mati tiba-tiba, shutdown secara 
paksa, atau terhapusnya files tersebut 
secara tidak sengaja, bisa membuat 
sistem Windows bertingkah aneh, bahkan 
kacau. Kalau sudah begini, mau tidak 
mau deh kita akan dibuatnya repot. 

Tool yang biasa disingkat SFC ini 
bertugas mendeteksi file sistem 
Windows yang rusak, hilang atau tidak 
dalam kondisi aslinya. Melalui program 
ini juga, Anda dengan mudah bisa 
mengembalikan file sistem tersebut ke 
kondisi sedia kala. Jangan khawatir, 
tool ini juga sudah menjadi bawaan 
Windows. 


LANGKAH 1 


Untuk memulainya, klik (Startj 
IPrograms| (Accessories) (System 
Tools) (System Information). Pada 
boks Microsoft System Information, 
pilih menu (Tools) (System File 
Checker). Jalan lainnya, Anda bisa 
mengetikkan sfc melalui boks Run. 


21 Mo Sale Ino alon 
TN 

ramai Doplooer Mega Doc 
aj 5) AI Diseti Diwondita Tas 
Teen dora rebna Rape Teed aan 
5 Hanna finis data Yofoand Uinesatadi OA "air 


O Tere 





2 Sitorus) BA: "1 4507 2130 

Pn Tigrabung Wesiioakan Ted Lon pas an 

oo Pea mean 

dacamah Gap Dior duga 

BA - aro ad 
Setan Canihguan Udi di Pena 


Puber Mencaans f 
Mei Cara Pd arung emo emg Diberi dn OS 
Tran ena on dn Co IST isi ai 15 


LANGKAH 2 


Anda bisa memilih salah satu dari opsi 
yang tersedia, (Scan For Altered Files| 
atau (Extract One File From 
Installation Disk). Pilih opsi pertama 
untuk langsung melakukan scan. Bila 
Anda sudah mengetahui secara pasti 














£4 System File Checker 


System File Checker verifies the integrity of your system files. 





— Select an option and click Start. 


€ Seat fies: N 
IFa file is found to be cbrrupt, you will be prompted to restore the original 
file. By clicking Settings, System File Checker can also be configured to 
notify you of changed and deleted files. 


C“ Extract one file from installation disk 
Specify the system file you would like to restore. 














Close | — Setir —.| 


file yang rusak, pilih opsi kedua “SF 
untuk menyalin langsung file 
aslinya dari CD Windows. 


£4 System File Checker 


System File Checker verifies the integrity of your system files. 





— Select an option and click Start. 
(€ GcanfonalteredIfies 
IFa file is found to be corrupt, you will be prompted to restore the original 


file. By clicking Settings, System File Checker can also be configured to 
notify you of changed and deleted files. 


( Estracbone file ram installatiomdisk 
Specify the system file you would like to restore. 











Checking files... 


HANKAAAABANA 





LANGKAH 3 


Klik ISettingsJ, lalu pada boks System 
File Checker Settings, pilih konfigurasi 
yang ingin Anda gunakan. Klik JOKJ, 
kemudian (Start), maka proses 
pengecekan akan dimulai. 


£4 File Corrupted - setupx.dil 
System File Checker identified that the following file may be corrupted. 


File: setupx.dil 
Location: — CAWINDOWSASYSTEM 


You should restore this file from your installation disks. 





— What do you want to do? 


(“ Update verification information 
Select this option if you know the file has been updated. 


Select this option if you want to restore the file from your installation disks. 
(“ Ignore 

Select this option to ignore the warning. The next time you use System File 

Checker, you will be prompted about this file again. 











LANGKAH 4 Ka 
Jika ternyata ada file yang rusak, 
pastikan (Restore file) terpilih, lalu 
klik JOKJ. Anda akan diminta untuk 
memasukkan CD Windows, dan carilah 
file CAB di dalamnya untuk 
mengembalikan file yang rusak 
tersebut. 


SOFTWARE SEJENIS 





» RJ System File Checker 2.0 
(www.soft32.com) 











Backup 

Rajin-rajinlah mem-backup data, agar 
dalam situasi yang tak terduga, Anda 
selalu punya salinannya. Terbayang kan 
kalau Anda betul-betul kehilangan 
semuanya itu. Sekadar mengumpat jelas 
tidak akan membawa manfaat. 

Pakai saja Microsoft Backup. Sesuai 
dengan namanya, utility ini akan membuat 
cadangan file dan data penting milik Anda. 
Ceklah lewat (Menu Start) (Programs| 
(Accessories) (System Tools|, apabila 
Anda tidak melihat utility tersebut, maka 
Anda perlu menginstalnya terlebih dahulu. 


Add/Remove Programs Properti 


Install/Uninstall “Windows Setup | Startup Disk | 


Toradd or remove a com 
the check box is shaded 

installed. To see what's, To add a component, select the check box, or click to clear it if you 
don't want the component. 4 shaded box means that only part of 

the component will be installed. To see what's included in a 

B3 H9 Multilanguage Si component, click Details. 


Mi $&, Multimedia 

M) &p Online Services 
(1g Is System Tools $ 
D1 Bg web TV for Win 1 (£J Ciipboard Viewer 

P4 Disk compression tools 
Hi @ Drive Converter (FAT32) 


Components: 





Space used by installed : 
Space reguired: 

Space available on disk: 
- Description 








Space used by installed components: 
Space reguired: 0.8 MB 


Includes utilities for cor” Space available on disk: 4156.1 MB 
other system utilities. 





— Description 


Program to backup and save data and files. Supports backup 
#of10componentsse | to floppy and tape drives. 


'—- 
“ 1 


Tana 


LANGKAH 1 

Buka Control Panel, klik-dobel ikon JAdd/ 
Remove Programs|, sehingga terbuka 
jendela Add/Remove Programs Properties. 
Klik tab (Windows Setup), lalu pada daftar 
“Components:” pilih (System Tools) dan 
klik (Details). Centangi (Backup) dan klik 
(OK). Masukkan CD Windows, begitu 
proses penginstalan selesai, restart PC. 





Details 





LANGKAH 2 


Jalankan Backup. Pada boks yang muncul, 
pilih (Create a new backup jobJ, lalu JOKJ. 
Berikutnya, pilih salah satu opsi lagi dan 
klik JOKJ. Beri centang folder yang akan di- 
backup, lalu (Next). Pilih JAII selected 
files), dan klik (Next). 





"r Hicone Iadikan Urai 
@lela eba selat sal salam al 


sal Mersosolt Backup KE 


Boca | Amit 


Backup 


Tr #Webocnes Ka Il isacenafi Blasioupi! 


Ae so mt y an jantan — SS 
1 alga aib aa an 

Hae ee Ungaray aneka fp Team NA 
dota cara wear Me Iedioyap jaguar Nara 


Ae retak yu ba 13 da? 
LP Kinahe 2 pew backup job) 
LOLA Door eanbng beoekup ali 


7 Periwe bached up ilan 


Par mean alormaban on backup. cek besar 
tik | 








| AWbasar bo bepk ugu 


Sjeskemt: an Gewearuadnny Yi Uas Loikanga. Tifa mendmctad dire. 
UI Modena, gd Ma ee ba ion ari Ur rosa iri tas 
destriatori pu sekmst 


B Mpasi tin koe ag 
9 awan "| 
(ereigsekup. ge 5 





LANGKAH 3 


Backup akan 
disimpan dalam 
format AIC. Da 2 laa 
Medang EDAANT 


Tentukan lokasi | sx. 
penyimpanan 

dan berikutnya 
centangi boks 
kecil. Proceniing 


Wicrasali Backup 


moge LN oenenomesini | 





Namai file Procenned 

. Fi 
hasil backup Ba aa 
tersebut dan Como —— 
klik (Start). TR 
Setelah NA 


selesai, klik JOKJ. Kini file atau 
folder telah dibikin cadangannya. 
Klik Jobj (Savej untuk menyimpan 
file hasil backup. 


LANGKAH 4 


Apabila suatu waktu terjadi masalah di PC 
Anda, buka kembali Microsoft Backup. 
Klik menu (Tools) (Restore Wizard), lalu 
IStartJ untuk merestorasi files atau folder 
yang sudah Anda backup tadi. 


TA Misi ono Hethop «(CADANGAN 1) 


Bl Hy Domouter peda Folder 
2- Lag Dev) | Ig Hate Setan Fosider 
F-Len |: - atau 
“Oa wadah 


De & (Mae) — 
na sh 
m 


Se Ga G: - Wina) 


lafhepa bo baek Upi Hoa bio buah. tapi 


aP 26 


(G Sole pt desai Ga: 


Pee Menangani bo peesdooen Files P. 


SOFTWARE SEJENIS 


». Compare & Backup 
(www.backupsoft.net) 

s Back4Win 3.6.0.2 
(www.back4win.com) 

» Handy Backup 
(www.novosoft-us.com) 

» Genie Backup Manager 
(www.selishareware.com) 

s Backup MyPC (www.orlogix.com) 

s TurboBackup (www.filestream.com) 


komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 








LAPORAN 





Registry Checker 


Semua informasi mengenai 
pengaturan hardware dan software di 
dalam sistem Windows tersimpan dalam 
registry. Bila informasinya rusak, maka 
kerja sistem pasti akan ikut terganggu. 
Salah satu program bawaan Windows, 
Registry Checker, dapat mengembalikan 
kerusakan atau hilangnya registry 
seperti itu. Utility yang terdapat di 
Windows 98/Me ini akan menyalin 
registry ke dalam file cadangan setiap 
kali Anda menghidupkan PC. Program ini 
juga akan memindai registry setiap kali 
PC booting. 


LANGKAH 1 


Klik menu (Start) (Programsj| 
(Accessories) (System Tools) (System 
Information), sehingga terbuka jendela 
Microsoft System Information. Klik menu 
(Tools), dan pilih (Registry Checker). 


“ 
ma 
In 2 


TA 
CI SrelaeH VAN SE IG ALI sonooeoooooooooai 


Aka: ori das CT ISMB tense 
ba ah AE L: 4135MB & SOLEME (RAT 32) 
fa ipkao Ori diree LI BIT EM3 ad TSLECMB PPAT 3) 
ipa Oni diree £: SEMB d TESENE (RAT 32) 
dana br dina F. £ al: 


nd £ 

Abe pena ah dara IE al WS (PAT 
tiba di dare DS 0MA Al UGSAMS (HTS) 
tika Sri diren (0 SEOSA dai DISS (MTS 





LANGKAH 2 


Registry Checker akan memeriksa 
kesalahan yang mungkin terdapat pada 
registry Windows. Apabila tak ada 
kesalahan maka akan tertera “No errors 


System Restore 

Program utility ini seringkali 
diabaikan oleh para pengguna PC 
bersistem operasi Windows XP/ 
2000/NT, padahal fungsinya sangat 
berguna untuk mengembalikan 
sistem operasi yang rusak. Berbeda 
dengan program backup biasa, 
System Restore akan merekam 
keseluruhan sistem pada suatu 
waktu tertentu. 

Anda hanya perlu menentukan 
waktu perekamannya atau biasa 
disebut restore point. Apabila terjadi 
kerusakan sistem, maka Anda bisa 
mengembalikan sistem ke kondisi 
seperti waktu perekaman tersebut. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


A3 WINDOWS TETAP SEHAT| 








““ Windows Registry Checker 


Registry Scan Results 


( 2 ) No errors found. 


The system registry has not been backed up today. 


Would you like to back up the registry now? 





found” pada boks dialog Registry 
Scan Report. Untuk mem-backup 
registry klik (Yes|. 


LANGKAH 3 


Proses backup file registry segera 
berlangsung. Setelah selesai, akan 
muncul boks dialog lagi, klik JOKJ saja. 
Simpan perubahan yang terjadi pada 
System Information dengan mengeklik 
menu (File) (ISave|. Namai file hasil 
backup yang berformat NFO tersebut. 





Save in: | 3 My Documents sj ai ek 
ACDSee 31 RETAIL (9 Html 
adith76 HURUF CLIPART 
All-in-one (Wipag My Documents 
Bluetooth Exchange Folder iIpag2 My Documents 
BsGOLD Data iPag My Documents 
Corel User Files CM y Deliveries 


“| 
finio PCku 26-02-2004 
Save as type: (MSinfo Files (“.nfo) nd Cancel | 


File name: 


LANGKAH 4 


Backup dari registry akan tersimpan 
dalam folder CWindowsiSysbckup. 
File itu berguna untuk mengembalikan 
registry Windows ke keadaan semula, 
bila suatu waktu memang rusak. 


“1 Syetem Lonfiguration Utility 


Generah | SYSTEM,INT | WIN.INI « BOOT.INI | Services | Startup 
di SU Sesha 
2) Normal Startup - sad al dewe detvers and servces 
Orsgnoser Startup - kuad bissde devanes and server only 


(0) Selecttve Startup 








LANGKAH 1 —— 
Klik menu (Start) (Run) dan ketikkan 
msconfig, lalu klik JOKJ. Boks dialog 
System Configuration Utility akan terbuka, 
klik tombol (Launch System Restore. 

















& (Gp 'eadak Pj 


"4 SendTo 
 ShellNew 
“3 | spool 

E-OJ Start Menu 
: : E-LE Programs 
bt 


Ea System 

EH (9 Spstem32 

| sa Tasks 

EA Temp 

EN Temporary Internet File 
ain 32 





SOFTWARE SEJENIS 


e Active Registry Monitor 
(www.xputilitys.com) 

e Registry Clean Expert 
(www.registry-clean.net) 

e Registry Compactor 
(www.elrise.com) 

e Registry Mechanic 
(www.winguides.com) 

e Registry TuneUp 
(www.acelogix.com) 

e Registry Medic 
(www.iomatic.com) 

e Registry Healer 
(www.fixregistry.com) 

e Registry Analyst 
(www.yavsoft.com) 





LANGKAH 2 


Pada boks wizard selanjutnya, tentukan 
pilihan (Restore my computer to an 
earlier timej atau (Create a restore 
pointl. Pilih opsi kedua, klik INextJ dan 
tentukan tanggal berlakunya restore point. 
Klik (Next) untuk melanjutkan. 












































Dr. Watson juga bisa mengubah Ara 


tampilan utility 





Yang ini jelas bukan dokter beneran, namun dengan memilih eritah BE base ha 

salah satu utility yang terdapat di dalam (Open newwindows |.» Pena ata ge gala 

sistem operasi Windows. Banyak pengguna in Advanced view). tumor panetae FO Se an eU 

Windows yang tak tahu letak dan kegunaan Klik (OKJ. Berikutnya | mesum “pan ne 

utility ini. Fungsi Dr. Watson adalah untuk klik menu (FileJ Ba Nana 2. en asep 

mendeteksi, men-decode, dan mencatat ISavej dan namai log € Ogenrenwndow ndaaned ve jeda 

berbagai error yang muncul selama Windows tersebut. Klik (Savej “ eco | Cookies File teks dalam 

atau program di dalamnya berjalan. aa ——— hard disk yang diciptakan 
——. -- oleh situs yang baru Anda 

LANGKAH 1 sad teki AN tan fAatman “oo Sula Oo kunjungi. Berisi catatan 





aktivitas dan informasi 
lain tentang komputer 
Anda, sesuai kebutuhan 
si pengelola situs. 


Pengguna Windows SE menemukan 
98/Me dapat 


an error, maka 
menjalankan Dr. infonya akan 


Watson mengeklik Nee tercatat dalam 


Start IRunj, file drwtsn32.log | i 
ketikkan drwatson, atau user.dmp file dalam hard disk agar 
lalu klik JOKJ. Atau buka dari menu f(Tools| di aneka info lebih rapi sehingga 
System Information. Sementara pengguna Mi ft Wi N Tau Wind 2000 kinerja komputer bisa 
sistem operasi Windows NT dan 2000 dapat Pena ee anak diakses lebih cepat. 








Defrag Pengaturan ulang 


2 Sedangkan pada Microsoft Windows 95, 98 atau 
membuka utility ini dengan mengetikkan drwtsn32. MF, file tersebut akan berformat WLG dan disim- Device driver Program 
pan di dalam folder CWindowsl/Drwatson. yang menangani tansfer 


RR — data dari/ke peranti I/O 
LANGKAH 2 EN , 


2 (Input Output). 

Pada aa HE SOFTWARE SEJENIS BEN MAA 
muncul ikon Dr. Makingetl pemalas, 0 
Watson. Klik-kanan . : untuk menyimpan data 
lal lih Dr.Wat s PC Surgeon 3.60 (www.winutils.com) Remo 
aa | Ab Sa 1 sa | s WhatChanged (www.whatchanged.com) kn ne antara 
Hampa se Pada Ia » Super Utilities (www.superlogix.net) lain hard disk, foppy disk 

td . Wtools32 (wtools32.szm.com) Na ana 
As Band beta s Trash it! (www.trashituninstaller.com) 
Windows. Pada tab 


IDiagnosis| akan 


muncul informasi — —— 
- - mega ho takan 22 ML 1 
mengenai sistem. 


Error Problem yang 

muncul akibat adanya 

kesalahan pada sistem 
“Ketahui secara persis fungsi operasi, software, atau 
masing-masing system tools hardware. Ada bermacam 





















LANGKAH 3 yang ada di Windows, dan tutup | error: runtime error, 

Klik menu (Viewj (OptionsJ, maka Anda program-program lain saat salah y P3 overflow error, soft error, 
bisa menentukan jumlah ala log yang satu system tools tersebut " fatal error, dan hard error. 
akan disimpan di dalam utility. Anda dijalankan Folder Disebut juga 





direktori, yakni lokasi 
Wesly Sumenap (32) » penyimpanan files dalam 
desktop product manager NA | PC. 


PT Microsoft Indonesia 





Log files File data yang 


LANGKAH 3 ang st berisi rekaman aktivitas 


Boks dialog berikutnya berisi 2 dari sistem PC. 
konfirmasi mengenai proses restorasi. Pena 
Ti Meera Log in Istilah untuk 

se ea Maa LANGKAH 4 mengakses PC melalui 


yang terbuka. Windows akan 


. Pp: serangkaian prosedur 
NN aa EA Proses restorasi selesai. Bila suatu waktu 


PC bermasalah, tinggal restore saja pengaksesan. 
otomatis. Klik (NextJ. : 
| Lu sistem Anda. Buka System Restore, dan Plug-in Program kecil 
PR - begitu sampai pada Langkah 2, pilih yang berfungsi sebagai 
ID Restoran Compbats | e IRestore my computer to an earlier time. pengaya fitur program 


Ikuti wizard-nya sampai selesai. lain (program utama). 


SOFTWARE SEJENIS Pede ak 


mengizinkan pengguna 


# Restorer2000 File Recovery (www.bitmart.net) lain untuk mengakses dam 
e System Snapshot (www.angelfire.com) Mer doW nisan Anda 
e# Aid System Restorer (www.aidsoft.com) Sebaliknya, Anda pun 

e TuneUp Utilities (www.tune-up.com) dapat mengakses file 


pengguna lain. 





komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 


LAPORAN 












Tam 


Ea WINDOWS TETAP SEHAT 


Minuman #8 
Kesehatan 








TIVZISANAH AMIN HISVELSNTI VNASNM ONVH :OLO4 


Mengandalkan antibodi Windows mungkin tidak cukup 
untuk mencegah penyakit PC, beri suplemen deh. 


tility di Windows buat saya 
kurang lengkap. Makanya 
itu, saya instal program 
tweaking, defragment, dan 
backup tambahan,” ujar 
Anton Agung, karyawan perusahaan 
pengiriman barang di Cengkareng, Jakarta 
Barat. 

Pikiran seperti ini sah-sah saja, karena 
utility tool bawaan Windows memang tidak 
selalu memuaskan hati, kan? Silakan 
manfaatkan beragam utility tool yang ada 
di luar sana. Selain macamnya lebih 
banyak, manfaat dan fasilitasnya pun 
umumnya lebih kaya. 

Ada yang gratisan, ada juga yang 
berbayar. Tinggal pilih, tapi sebelumnya 
tengoklah rekomendasi di sini. 


Ch 


DEFRAGMENTER 
FreeRAM XP Pro 1.4 

Apakah kerja defragmenter yang ada di 
Windows tidak maksimal, sampai-sampai 
kita perlu software tambahan untuk meng- 
optimalkan memori? Tidak juga, tapi kalau 
Anda mau aplikasi defragmenter dengan 
sejumlah fitur tambahan dan kecepatan 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


2. FreeRAM XP Pro 1.40: 144 RAM free (37 MB) (fx | 
File Settings Tools Information Make 3 Donation! 

FreeRAM XP Pro 1.40 A YouWare Solution (TM) A 
“Memory Mode: Determines what happens when you press Gol ———— 


&utoFree: Automatically optimizes to 
3 
" balance speed and memory ( Itytofree 1 MB of RAM? 


(” Display a freeing results report when done with memory operations 


Memory Display and Statistics: Memory-related information 
RAM: Dena 14x 

39419904 bytes (37 MB) free 4 267943936 bvtes (256 MB) installed 
LOAD: 652 | 





Gol Settings Minimize Exit 


9 Auto time-bz Click to begin freeing RAM! FAuto RAM-level freeing at 16 MB 


proses, gunakanlah FreeRAM XP Pro. 
Program utility gratisan dari situs 
www .yourwaresolutions.com yang 
berukuran 543 KB ini tak hanya bisa men- 
defragment memori saja, tapi juga untuk 
memonitor dan mengoptimalkan memori 
PC. Waktu respon, stabilitas, kecepatan, 
dan efisiensi sistem akan meningkat. 
Proses defrag-nya pun cepat. 
Fitur-fitur lain yang ada dalam program 
yang kompatibel dengan Windows 95/98/ 





Me/2000/XP ini antara lain: advanced tray 


support, multimonitor untuk system 


» Advanced System Optimizer 1.2.1 
www.systweak.com 

» Diskeeper 8.0 
www.execsoft.com 

» FAST Defrag Professional 
www.amsn.ro 

. FreeMem www.htk.fi/public/ 
akirjavainen 

» MemDbefrag 
w1.321.telia.com/-u32102551 

. MemMax www.tibsoft.com 

“ PageDefrag www.sysinternals.com 

» Power Defrag 3.01 
www.e-technik.com 


metric, informasi memori real-time, sampai 
memory reporting & diagnostic logging. 
Tampilan aplikasinya pun menarik. 


BACKUP UTILITY 
PolderBackup 2.7 

Bagaimana jika Windows Anda error dan 
Anda tak sempat mengantisipasinya, 
sehingga semua files data di PC hilang? 
Alamak, tentunya bikin pusing tujuh 
keliling. Nah, sebelum itu semua terjadi, 
backup data Anda secara rutin. 

PolderBackup bisa membantu Anda 
melakukannya. Ketimbang fitur backup 
yang ada dalam sistem Windows, aplikasi 
ini mudah dikelola dan berkemampuan 
jempolan. Fiturnya pun cukup lengkap, dari 
yang dasar sampai yang lanjutan. 

Anda tinggal pilah-pilih direktori dan 
files yang akan disimpan sebagai cadang- 
an. Selain itu, tersedia juga fasilitas untuk 
mengulang proses backup, menyaring 
files, dan menghapus files sisa program 
yang sering membuat hard disk tambah 
penuh. Restorasi files dan kompresi data 
pun bisa kita lakukan dengan mudah. 

Silakan ambil file penginstalannya dari 
www.xs4all.ni/-philippo. Besarnya cuma 
548 KB, muat ke dalam satu buah disket. 
Anda bisa menginstal dan mengguna- 
kannya di atas PC berbasis sistem operasi 
Windows 98/ME/NT/2000/XP. 


Y PolderBackup: webatack test.ger 
Help 
Template 











Template options 


P Delete non existing te 


Save Backuppath: 


IC: “TestFilesi 5 


Template list 
New 'webatack test.ger 


Bemove 


Back up 























Directories to back up | Files to be copied | Files copied | Files to delete | Files deleted | 





Edit 
(Fiter  Jincremental/Recursive || 
SI Add dir Kn Yes Yes 
ix Remove 
Fita”. Ka 
Ik Incremental 
IW Recursive 




















s Back it up w1.321.telia.com/ 
-U32102551 

»« Backup2004 Pro 
www.backup2004.com 

» Cobian Backup 
www.educ.umu.se/-cobian 

» EaseBackup www.kiesoft.com 

» ERUNT home.t-online.de/home/ 
lars.hederer/erunt 


5 ilSystem Wiper - Last Wipe 13:07:29 9/7/2003 


Microsoft Office | Netscape | Ia Plugins | (Bls Options | 


€1 IEand AOL | HA Windows | DS Media Player | Ss File Sharing | 


Intemet Explorer and AOL Items 
f” Clear History 
f” Clear Typed URLs 
IM Clear Temporary Files 
I# Clear Cookies 
(# Clear Cookie Index File 


BDilSoftware Sat | 


DISK CLEAN UP 
iISystem Wiper 

Fasilitas Disk Clean Up bawaan 
Windows memang bisa membersihkan 
files sampah yang tak terpakai. Sayang- 
nya, program tersebut hanya menghapus 
files sampah yang terlihat saja, tapi 
kurang bisa menelusuri sistem dengan 
lebih teliti. 

Tambahkan software seperti iISystem 
Wiper untuk pembersihan tingkat lanjut. 
Data internet tracks sisa aktivitas 
browsing, temporary files, recent 
document list, cookies, dan browser cache 
bisa Anda hapus. 

Aplikasi gratisan tadi bisa Anda jumput 
di www.iisoftware.net.ilSystem ini bisa 
Anda pakai untuk mendukung program 
Netscape, MS Office, Windows Media 
Player, dan berbagai program lainnya. File 
penginstalannya berukuran 446 KB saja 
dan kompatibel untuk Windows 98/ME/ 
NT/2000/XP. 


» CleanCenter www.cleancenter.net 

» Disk Cleaner 
www.xsd4all.ni/-mp2004 

» Empty Temp Folders www.danish- 
shareware.dk/soft/emptemp 

» EraseTemp nodesoft.com 

» FastCleaner 
www.eshinesoft.com 

» G-Lock Temp Cleaner 
www.glocksoft.com 











“Lebih baik install Service pack dan 
patch yang terakhir untuk Windows, 
Office, Outlook Express, dan Internet 











dan spamware” 






Marcel Glenn Latupeirissa (40) 
technical support PT Vaksin.com, Jakarta 


ANTIVIRUS 
avast! 4 Home Edition 4.1 

Sudah gratis, avast! Home Edition ini 
termasuk paket program antivirus yang 
komplet pula. Kemampuannya mendeteksi 


virus, worm, dan Trojan horse cukup mumpuni. 


Ada fasilitas e-mail scanner untuk 
mendeteksi virus dalam pesan yang 
masuk atau keluar. Versi terakhirnya, 
41.342 bisa memproteksi program- 
program e-mail seperti The Bat!, Pegasus 
Mail, dan Mozilla Thundebird. 


Standard Shield 


ng 


HO 
9 








Buat yang suka chatting atau bertukar 
data, manfaatkan avast! untuk menangkal 
virus dari jalur online tersebut. Program ini 
dapat bekerja sama dengan aplikasi chat 
dan P2P seperti IC@, mIRC, Kazaa, dan 
sebagainya. 

avast! Home yang berukuran 7,6 MB ini 
terintegrasi dengan Windows Explorer, dan 
bisa digunakan di Windows 98/ME/NT/ 
2000/XP. Download saja dari situs 
pembuatnya, www.avast.com. Supaya 
masa aktifnya lebih lama, Anda mesti 
mendaftarkan program ini secara online. 


s AntiVir PE www.free-av.com 

s BitDefender Free Edition 
www.bitdefender.com 

s eTrust Mail Watcher www.cai.com 

» MCcAfee VirusScan 
www.mcafee.com 

s Norton AntiVirus 
www.symantec.com 

s PandaAntivirus Platinum 
www.pandasoftware.com 


Explorer agar aman dari virus spyware 





SYSTEM TWEAKING 
Xteg X-Setup Pro 

Iweaking tool adalah aplikasi yang bisa 
Anda manfaatkan untuk mengatur kinerja 
sistem PC. Windows memang tidak menye- 
diakannya, tapi ada software add-on 
bernama IweakuUl yang bisa Anda 
download di situs Microsoft. 

Selain TweakUl, tersedia juga aplikasi 
sejenis bernama X-Setup Pro keluaran 
Xteg. Anda bisa men-download-nya di 
www.X-setup.net secara gratis. Ukuran file 
program yang berjalan di atas Windows 
98/ME/NT/2000/XP ini sekitar 4,8 MB. 

Fasilitas untuk mengeset sistemnya 
cukup komplet. Sekitar 750 fungsi bisa 
Anda kontrol hanya dengan klak-klik saja. 
Pengaturannya meliputi sistem Windows, 
Internet Explorer, instant messaging, 
aplikasi office, Windows Explorer, server 
options, network settings, security dan 
sebagainya. 

X-Setup akan mencatat setiap detil 
perubahan yang Anda lakukan. O ya, jika 
Anda perlu plug-in tambahan atau fitur 
sekuriti, Xteg menyediakannya. 





ea enam MAN angan nan : na 
ae peang La ta an Tn aa ol na da dar oper Irak 
ar - 3 adira “3 Conceal Persi 


aa mna Kap ea Maba bar bina Chap Pep po eduah 
pena Mbak, ab Tiap One abi mamrep kada beda 


(aa aa ie oa ang Toshiba momgpuh 


» 
" 
- 
a Km 
3 29 jau 
& C9 re 
“ GA 
Ai Dg ir 
2 0g 
ak 


: 


» AnalogX PHPConfig 
www.analogx.com 

» JjV16 PowerTools 
www.macecraft.com 

» TuneUp Utilities 
www.tune-up.com 

« Tweak O Matic 
www.cyberspacehg.com 

. Tweaks & Tools for Windows XP 
www.nextgenerationtools.com 


komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 


LAPORAN 


















PD WINDOWS TETAP SEHAT 


device driver. (Code 2), maka update 
saja driver peranti tersebut. 


The driver for this device may be bad, 
Or your system may be running low on 
memory or other resources. (Code 3) 

Driver-nya tidak cocok, lihat solusi pada 
kode 1. Lalu, cek memori PC dan system 
resources, klik-kanan ikon (My Computer!) 
di desktop, pilih (Properties), lantas 
pantaulah melalui tab (Performance. 
Langkah alternatifnya, gunakan Device 
Manager untuk menghapus device, lalu 
instal ulang peranti tersebut. 


TIVZISANAH AMIN HISVELSNTI VNASNM ONVH :OLO4 


This device is not working properly 

because one of its drivers may be 

bad, or your registry may be bad. 

(Code 4) 

File .inf untuk menjalankan 

peranti tak berjalan normal atau 
rusak. Klik (Update Driver...J. 
Kalau tak bisa juga, klik menu 

| IStartj (Runj, lalu ketikkan 

2 Scanregw.exe pada boks yang 

muncul dan klik JOKJ. Langkah ini akan 
mengecek registry PC. 


The driver for this device reguested a 
resource that Windows does not 
know how to handle. (Code 5) 

Ada pemisah jalur resource, sehingga 
peranti tidak berjalan normal. Solusinya 
sama dengan solusi untuk kode 1. 


Another device is using the resources 
this device needs. (Code 6) 

Konflik antarperanti. Atasi dengan me- 
restart PC, lalu masuklah ke Device 


mi 
Kenali sebabnya, agar Manager dan ubah resource untuk peranti 
permasalahan di PC bisa tersebut. Solusi yang sama bisa Anda 
cepat teratasi. Pe aa oa 


This device is causing a resource 
conflict. (Code 15) atau Windows 
can't specify the resources for this 





omputer hang belum tentu This device is not configured device. (Code 27) muncul. 

berarti kiamat. Ada error yang correctiy. (Code 1) 

menyebabkan hang Ini berarti driver-nya kurang cocok. This device is not working properly 

berkepanjangan, ada pula yang Masuklah ke tab (Driver) lantas klik because the file snama file2 that 

dengan sedikit trik bisa cepat (Update Driver...J. Siapkan driver yang loads the drivers forthis device is 
diatasi. Dan penyebabnya bisa kita cocok dengan peranti itu. Kalau perlu, bad. (Code 8): atau Device failure: Try 
klasifikasikan pada hardware, software hapus device tersebut dari Device changing the driver forthis device. If 
dan driver. Manager, lalu jalankan wizard Add New that doesn't work, see your hardware 

Biasanya, ketika komputer mulai Hardware dari Control Panel. documentation. (Code 8) 
menunjukkan keanehan, peringatan dari Instal ulang driver peranti tersebut. Klik 
Windows akan muncul dalam boks dialog Windows could not load the driver IReinstall Device...J atau klik (Update 
System Properties, tepatnya pada tab for this device because the Driver...). Bila setelah penginstalan ulang 
IDevice ManagerJ. Anda bisa membuka- computer is reporting two stype? pesan yang sama masih muncul, instal 
nya dengan mengeklik-kanan ikon (My bus types. (Code 2) ulang Windows Anda. Namun, bila sejak 
Computer), lantas (Properties|. Anda harus meng-update BIOS. Tipe pertama pesannya adalah 
Namun, keterangannya akan muncul dalam tanda kurung di atas bisa This device is not working properly 

berupa kode-kode. Biar jelas, kami kupas ISAPNP, PCI, BIOS, EISA, atau ACPI. because Windows cannot load the file 
beberapa kode dan pesan error yang Namun, bila pesan yang muncul: Snames that loads the drivers for the 
sering tampil pada System Properties The stype: device loader(s) for device. (Code 8), maka langsung saja 
dalam Windows 98/XP. this device could not load the instal ulang Windows. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 





This device is not working properly 
because the BIOS in your computer is 
reporting the resources for the device 
incorrectiy. (Code 9) 

Informasi dalam registry rusak. Update 
BIOS, dan instal ulang peranti dan driver- 
nya. 


This device is either not present, not 
working properly, or does not have all 
the drivers installed. (Code 10) 
Pastikan hardware dan semua kabel di 
dalam PC telah tertancap di slotnya 
dengan benar, atau atasi dengan 
menginstal ulang driver peranti tersebut. 


Windows stopped responding while 
attempting to start this device, and 
therefore will never attempt to start 
this device again. (Code 11) 

Jalankan utility Automatic Skip Driver 
(ASD) pada System Information. Lihat 
menu Help-nya apabila ingin lebih detil, 
dan update driver apabila perlu. 


This device cannot find any free 
stype? resources to use. (Code 12) 

Matikan peranti lain yang memakai tipe 
resource (IR, DMA, Memory, atau I/O) 
yang sama dengan peranti yang akan Anda 
jalankan. Klik tombol (Hardware 
Troubleshooterl|. 


This device is either not present, not 
working properly, or does not have all 
the drivers installed. (Code 13) 

Device drivertidak menemukan hard- 
ware yang Anda tambahkan. Klik (Detect 
Hardware| agar sistem bisa mencari jenis 
dan posisi hardware yang ada di PC. 


This device cannot work properly until 
you restart your computer (Code 14): 
atau Windows is removing this device 
(Code 21). 

Matikan PC Anda, lalu hidupkan 
kembali. 


Windows could not identify all the 
resources this device uses. (Code 16) 

Peranti tak terdeteksi sepenuhnya, 
sehingga resources-nya tak terekam. Klik 
tab IResourcesJ| dan isi setting yang 
kurang secara manual. Baca buku manual 
peranti tersebut untuk mengisi setting 
pada Device Manager. 


The driver information file names is 
telling this child device to use a 
resource that the parent device does 
not have or recognize. (Code 17) 

Berkaitan dengan peranti multifungsi 
yang memakai file .inf, yang merupakan 
driver pembagi resource. Solusinya, instal 
ulang peranti dan driver-nya. 


The drivers forthis device need to 
be reinstalled. (Code 18) 
Instal ulang driver peranti tersebut. 


Your registry may be bad. (Code 19) 
Your registryt may be corrupted. 
(Code 19) 

Klik fCheck Registry), maka Windows 
akan me-restart sistem dan mengembali- 
kan registry yang baik. Kalau tak bisa, 
jalankan saja System Restore melalui 
menu (Start) (Runj, dan ketikkan 
scanreg /restore. 


Windows could not load one of the 
drivers forthis device. (Code 20) 
VxD Loader (Vxdldr) menampilkan 
pesan yang tak diketahui, karena adanya 
kerancuan antara driver dengan sistem 
operasi. Klik (Update Driver...) untuk 
mengganti driver peranti tersebut. 


This device is disabled. (Code 22) 
Klik (Enable Devicej| agar device bisa 
berjalan normal. 


This device is not started. 
(Code 22) 

Klik (Start Device) untuk menjalankan 
device. Apabila problem masih muncul, 
maka reboot PC untuk mengatasi 
interferensi software. 


This display adapter is functioning 
correctily. (Code 23) 

Berkaitan dengan secondary display 
adapter dan primary display adapter. Klik 
(Properties) untuk memeriksanya. 

The loaders forthis device cannot 
load the reguired drivers. (Code 23) 

Atasi error ini dengan mengatur ulang 
setelan primary display adapter di dalam 
Display Properties. 


This device is either not present, 
not working properly, or does not 
have all the drivers installed. 
(Code 24) 

Pastikan semua kabel data dan kabel 
power peranti (baik jenis legacy atau 
Plug and Play) tercolok dengan tepat 
pada motherboard. Deteksi dengan 
mengeklik IDetect Hardware). Klik 
(Update Drivers...J apabila peranti 
tersebut plug-and-play. 


Windows is in the process of setting 
up this device. (Code 25): atau 
Windows is in the process of setting 
up this device. (Code 26) 

Disebabkan oleh instalasi yang tidak 
komplet. Biasanya muncul selama boot 
pertama dan kedua setelah Windows 
Setup menyalin semua file penginstalan 
ke hard disk. Reboot PC untuk 


mengembalikan keadaan menjadi normal. 
Apabila perlu, instal ulang Windows. 


This device is disabled because the 
BIOS for the device did not give it any 
resources. (Code 29) 

Aktifkan device dari dalam BIOS agar 
bisa terdeteksi oleh sistem. Masuk ke 
menu CMOS pada BIOS, lalu ganti 
setelannya dari disable menjadi enable. 


This device is not working properly 
because snama peranti lain? is not 
working properly. (Code 31) 

Klik (Properties) untuk melihat 
penyebabnya. Biasanya muncul karena 
sebuah device tergantung dengan device 
lain yang saat itu berjalan normal. 


Windows cannot install the drivers for 
this device because it cannot access 
the drive or network location that has 
the setup files on it. (Code 32): atau 
This device isn'tresponding to its 
driver. (Code 33) 

Disk atau CD-ROM untuk instalasi driver 
tidak terdeteksi. Misalnya, Anda 
menginstal file dari jaringan atau CD-ROM, 
padahal installer-nya sudah tak ada lagi di 
sana. Klik (Restart Computer), salin file 
penginstalan ke hard disk, dan jalankan 
penginstalan dari lokasi barunya. Error ini 
biasa muncul ketika Anda menjalankan 
penginstalan. 


Gunakan driver peranti 
yang tepat dan periksa 
kompatibilitas software 
atau hardware dengan OS 
sebelum menginstalnya ke 
PC. Selain itu update 
driver, patch OS, dan BIOS 
secara berkala. 





komputerakt!f75 | 10 Maret 2004 






Biar Manis & 


Fa WINDOWS TETAP SEHAT 














Tambah Harmonis 


Ketahui ragam folder dan isinya agar Anda mudah merawat sistem. 


jar hubungan Anda dengan orang 

lain baik-baik saja, Anda perlu 

mengetahui aturan mainnya. 

Pahami apa yang sebaiknya Anda 

lakukan, dan apa yang sebaiknya 
Anda hindari. Begitu pula dengan berkom- 
puter. 

Windows di PC Anda pun punya aturan 
mainnya. Ada sejumlah folder yang sebaik- 
nya tidak terlalu kita utak-atik. Maklumlah, 
kalau sampai isinya berubah, Windows 
pun bisa marah, dan akhirnya kita yang 
kena getah. Komputer bisa heng-hong. 

Oleh karena itu, demi kenyamanan dan 
keamanan kerja Anda, sebaiknya 
ketahuilah perawatan masing-masing 
folder-folder. Sebagai referensi kami 
paparkan beberapa folder penting pada 
Windows XP di sini. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


Folder Windows 

Letak folder ini ada pada drive 
penginstalan Windows. Beberapa 
praktisi menyebutnya sebagai root 
system. Biasanya sih, ada pada drive 
C. Coba buka drive tersebut lewat 
Windows Explorer, lantas klik folder 
(Windows|. 

Folder ini berisi files utama sistem 
Windows. Perlu Anda tahu, ukuran 
folder Windows ini berbeda antara satu 
PC dan PC lainnya. Hal ini disebabkan 
oleh ragam aplikasi dalam PC-PC yang 
memang berbeda-beda. 

Dalam folder Windows, ada 
beberapa subfolder yang juga dipakai 
secara rutin oleh sistem operasi. 
Beberapa subfolder yang penting itu 
kami sebutkan di sini. 


IVZISANAH AMIN 1ISVELSNTI VNASNM ONVH :OLO4 





(5 ShellNe 


(5 speech 
B (99 srchasst 












2 9 rda be 






Ak SYSTEM. Folder System 
biasanya dipakai oleh 
aplikasi 16 bit. 










3 ShellNew 
(WM speech 
B (9 srchasst 
(WS system 
aj ton 





TAG IU IG IC 





system3Z 

(& 3com. dmi 
(& 1025 
(& 1028 








fk SYSTEM32. Folder 


System32 sering digunakan 
oleh software berbasis 32 bit. 













ra 
bi 


: 3 $ 


lw Tw dw Tw 46 






C0 
KAN GULUN 


(3 disdn 
(MV etc 


(5 export 


hb co0c000060000000000006 






4 PERANTI. Jalannya 
driver atau peranti pada PC 
bergantung pada files ini. 





Folder System dan System32 

Kedua folder ini memang berbeda. 
Khusus folder System32, hanya ada di 
Windows NT/2000/XP. Kalaupun ada di 
Windows 98, folder tersebut ditujukan 
untuk aplikasi berbasis 32 bit yang biasa 
digunakan dalam Windows NT/2000/XP. 

Dalam folder System dan System32, 
tersimpan files dan library Windows XP. 
Sebagian files di dalamnya berformat DLL. 
Files ini berisi serangkaian perintah yang 
biasa digunakan (routine) oleh berbagai 
aplikasi dalam Windows 

Dalam folder ini pula, tersimpan anak 
folder bertajuk drivers. Isinya berupa files 
dengan ekstensi .sys. Fungsi file ini untuk 
mengatur driver periferal yang terhubung 
ke PC, misalnya kartu grafis, printer, dan 
lainnya. 





LARANGAN 


Folder Temp 

Kembali ke folder CWindows, 
tepatnya pada subfolder Temp. Anak folder 
ini biasa dipakai untuk menyimpan files 
sementara yang sewaktu-waktu dibutuhkan 
Windows atau aplikasi lain. Selain itu, 
Windows XP juga memakainya untuk 
menyimpan files yang dibutuhkan untuk 
penginstalan program. 

Jadi, di sana ada beberapa file 
berekstensi .tmp dan .exe. Format TMP 
digunakan untuk files sementara, 
sedangkan EXE biasanya berupa files 
penginstalan atau eksekusi program. 


BOLEH DIHAPUS 





4 PROGRAM FILES. Makin banyak 
program Anda, makin penuh isi folder ini. 


Folder Program Files 

Ini merupakan tempat files utama dari 
berbagai aplikasi yang terinstal di dalam 
PC. Ukuran dan isi folder ini tergantung 
pada jumlah program yang Anda instal ke 
dalam komputer. 

Isi folder ini sebenarnya tak perlu Anda 
utak-atik. Namun, beberapa aplikasi yang 
sudah ter-uninstall kadang masih 
meninggalkan jejak di dalamnya. Untuk 
kasus seperti itu, hapuslah folder sisa 
proses uninstall tadi. 





Mt Documents and Settings 
File Edt Vew Favortes Toois Help 


Owa- 0-8) 


Search G5 Fokdars | 


dk KHUSUS USER. Cuma Anda dan administrator 
yang bisa mengutak-atik isinya. 














setan (3 omar 25 KANG eomma tePA MACeN aan Mara 
« 


My Videos 
") Shared Music 
(5 Sample Music 


dk BAGI PAKAI. File dalam folder All User ini bisa 
dinikmati oleh semua pengguna PC. 


. 
LI» 


De 
1 
Ka 
L 
- 
Ma 
- 
- 
Hn 
Lam 
Lan 
jari 
» 
Lam 
tau 
La 
La 
tum 
Lau 
Lari 
Kant 
tam 


dx RAWAN INTIP. Folder Cookies dan Temporary 
Internet Files sering jadi sasaran cracker. 


Folder Document and Settings 

Windows 9x tak punya folder ini. 
Fungsinya menampung data-data milik 
user. Setiap user memiliki satu anak folder 
dan isinya tak bisa diintip oleh user lain. 
Folder yang bisa dilihat oleh semua user 
hanya folder All User. 

Di setiap folder milik user tadi terdapat 
beberapa folder yang bernama sama, 
antara lain folder Cookies, Desktop, 
Favorites, Start Menu, dan Windows. 
Namun, isinya pasti berbeda-beda. 

Masing-masing user juga memliki folder 
Local Settings yang di dalamnya ada 
subfolder bernama Temp dan Temporary 
Internet Files. Folder Temp ini berisi files 
sementara (umumnya berupa shortcut) 
yang biasa dipakai user. Sementara folder 
Temporary Internet Files berisi files yang 
di-download sewaktu Anda membuka situs 
internet. 





jk DOKUMEN ANDA. Letakkan dokumen Anda di sini 
saja. Selain aman, Anda pun mudah menelusurinya. 


Setiap pengguna PC juga diberi folder 
bernama My Documents. Sama seperti 
Windows versi sebelumnya, pada Windows 
XP, fungsi folder ini untuk menampung 
dokumen pribadi. Jika perlu, buatlah 
subfolder baru untuk memudahkan Anda 
mengingat lokasi dokumen. 












Recovery Proses pengembalian file atau folder 
yang hilang atau terhapus supaya dapat 
diakses dan digunakan kembali. 


Registry Data di dalam sistem Windows yang 
berisi informasi tentang semua hardware dan 
software yang terinstal ke dalam PC. 


Scanning Proses pemindaian program terhadap 
suatu drive, atau pemindaian gambar oleh 
scanner. 


Sector Unit bagian track dalam disk atau disket. 
Sector biasanya berisi satu blok data (unit 
transfer basis). 


Temporary Files Files yang tersimpan dalam hard 
disk Anda sebagai akibat pengaktifan aplikasi 
tertentu. Berfungsi sebagai pengingat, agar 
setiap kali Anda membutuhkan file tersebut, 
komputer dapat langsung mengambilnya. 


Trojan Horse Program perusak yang menyamar 
sebagai program yang tidak berbahaya. 
Berbeda dengan virus , trojan horse tidak selalu 
berusaha menggandakan diri dan bersifat 
merusak. 


Tweaking Proses pengesetan sistem PC agar 
berjalan sesuai keinginan pengguna. 


Uninstall Penghapusan suatu program dari 
dalam sistem. 


User Pengguna komputer. 


Worm Program kecil perusak data yang bisa 
menggandakan diri melalui jaringan PC. 


“Jika tiba-tiba komputer 
Anda ngadat, jangan terlalu 
sering mematikan atau me- 
restart komputer. Manfaat- 

kan Windows Task Manager 
untuk mengetahui aplikasi 

mana saja di Windows yang 
mengalami gangguan.” 













Taufik Ur Rahman (26) 
IT Support PT MSA System Cargo 





LAPORAN 










Rutinlah menghapus file yang tak perlu 
agar hard disk Anda tidak terlalu penuh. 


barat rumah, menaruh barang-barang dengan 
seenaknya bakal menambah penuh isi rumah, dan 
lama-lama Anda akan susah bergerak di dalamnya. 
Begitu pula halnya dengan hard disk, Anda perlu 
rajin membuang files yang tak perlu agar kerjanya 


kian lancar. 


Files seperti itu biasanya tersimpan di folder 
C:Windows/Temp, C:Windows Cookies, dan 
C:Windowsi|iTemporary Internet Files. Jika pakai 
Windows 9x, manfaatkanlah perintah MS-DOS untuk 
membantu Anda menghapus files di dalam folder itu 


secara cepat. 


LANGKAH 1 

Buka program Notepad lewat menu (Start) 
IPrograms| (Accessories) (Notepad|. 
Setelah terbuka, ketikkan perintah berikut: 
deltree /y ciwindowsltemp." 
deltree /y cwindowslcookies." 
deltree /y cwindowsltempor-1Y'." 


deltree /y c:Nwindowsltempye.« 

deltree /y c:Nwindowslapplic“1Vnicros”Nofficevrecentis.« 
deltree /y c:Nwindowslcookiesye.« 

deltree /y c:NwindowsNtemporT1Ne.« 





LANGKAH 2 

Simpan file tersebut, klik menu (File) 
(Save As). Pada boks Save As, ketikkan 
clautoexec.bat dalam isian “File name:”. 
Ganti pilihan “Save of type:” menjadi JAII 
Files), lalu (Save). 


BE 
Save as type (Text Documents ed Cancel | 





CA 


LANGKAH 3 

Selain sebagai file autoexec.bat, Anda 
bisa menyimpan file tersebut di desktop. 
Dengan cara ini, Anda bisa menghapus file 
itu sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 
Caranya? Ikuti Langkah 4. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


A3 WINDOWS TETAP SEHAT 








LANGKAH 4 
Pada boks Save As di Langkah 2 tadi, 
ubah pilihan “Save in” menjadi (IDesktopJ. 
Lantas, beri sembarang nama untuk file 
tersebut, dan akhiri dengan ekstensi .bat. 


Klik ISavej. 












Save As 
Save in: | (2) Desktop 


B worm. 























EA Inata “5 MpD » ments 
Ea Can 8) My Computer 
AN ol 65 34Floppy (A:) 
lap» | BJ Pri (C:) 


3 Code 
Sa Netwe 


& 0) 

& 

5 Data on 'Komputer-aktif' (F:) 
Za Network Neiahborhood 


Fs namel Codez4Palm-v2-12 


Save as type: |Text Documents 


LANGKAH 5 

Tutuplah Notepad dan tampilkan layar 
desktop. Klik-dobel ikon file yang Anda 
buat di Langkah 5. Jendela MS-DOS 
muncul, menampilkan perintah 
penghapusan file. Jika prosesnya sudah 
selesai, tutuplah jendela tersebut. 


AMIALISVELSNII 


KETENTUAN 


Dalam MS-DOS, nama file atau folder 
yang lebih dari 8 karakter harus ditulis 
dengan 6 karakter pertamanya diikuti 
tanda -1. Misalnya, folder Temporary 
Internet Files pada c “windows, 
harus ditulis c“windowsltempor-1. 











Laju PC-ku Laju 


Proses defragment PC makin singkat, kerja PC makin cepat. 


ucu, defragment itu kan penting untuk 
mempercepat kerja PC, tapi proses 
defragment-nya sendiri justru makan waktu. 
Kalau begini, pengguna yang banyak berkutat 
di depan PC pun jadi terganggu waktu kerjanya. 
Nah, biar proses defragment berlang-sung cepat, 
pakai software alternatif ini: Fast Defrag v2.03.SP3. 
Gratisan berukuran 478 KB dan bisa dipakai di 
Windows 9x/ME/2K/NT/XP ini bisa di-download di 


www.amsn.ro. 


LANGKAH 1 


Instal installer file FastDefrag2.exe hasil 
download. Jika sudah, buka aplikasi 
tersebut melalui (Start) (All Programsj 
IFAST Defragj) (FAST Defrag|. 


—.. 
o 


CN Microsoft FrontPage 





LANGKAH 2 
Jendela aplikasi FAST Defrag akan 
terbuka. Sebelum mulai men-defrag, klik 
dulu (Fast Options|. Untuk mengaktifkan 
fitur defrag otomatis setiap PC dinyalakan, 
centang opsi (Start 










with ada #artUp Options 
minimize 
La tray). (CJ Conservative Swap F 





€ General 







Ag System Manager 
ek Task Manager 
Ng System Config 
D: Fast Options 





StaUp Options 


CJ Conservative Swap File Usage 
Start with Windows (minimised Oon tray) - recommended 









Select Memory Cisanup Method for Manual Defrag 
(@ Genuine AMF Engine v2.0 O) Genuine SMF Engine v2.0 





LANGKAH 3 


Aktifkan pembersih otmatis dengan 
mengeklik (Enable Memory Guardianj, lalu 
klik IDesktop Computer (normal)j. Jika 
sudah, klik (Save. 


Select Memory Cleanup Method for Manual Defrag "1 
(@ Genuine AMF Engine v2.0 (0 Genuine SMF Engine v2.0 
Memory Guardian for Automatic Cleanup 


Enable Memory Guardian 
Typical role of this computer 


O Network Servertliahtiyy @O Desktop Computer(normal) 





LANGKAH 4 


Mulai proses defrag dengan mengeklik 
tombol (CleanJ. Tunggu beberapa saat 
sampai tulisan “Working...Please Wait!” 
hilang. Jika ingin menyembunyikan jendela 
saat proses berjalan, klik (Hidel. 


System Manager 


Ig 
Engine speed 10s @26 MB/s 
261664 KB 256 MB 
168124 KB 165 MB 


607892 KB 593 MB 
371836 KB 363 MB 


65536 Bytes 
Main Processor: Pentium 4/Xeon/Xeon MP/Celeron 


Processor Speed 1614 MHz - 
3 More... | 


Processor Usage 8 


Used Hard Memory 354 
Total Physical Memory 
Free Physical Memory 


Virtual Memory Size 
Free Virtual Memory 


Memory Block 


Status: Idle 





AMSIA FAST Defrag 2.0 Standard 


£,' General 
& System Manager 
eh, Task Manager 


System Manager 


Used Hard Memory 399 Engine speed 125 @22 Mb's 
Total Physical Memory 261564 KB 255 MB 
Free Physical Mernory 159736 KB 156 MB 


Virtual Memory Size 607992 KB 593 MB 
Free Virtual Memory 372456 KB 363 MB 


Yg System Config 
& Fast Options 


Memory Block 65536 Bytes 


1) Help 
2 Built-in hel Main Processor Pentium 4XeonXeon MP/Celeron 
merasa Processor Speed 1614 MHz 
6 Online support Processor Usage 674 dj More... | 


KJ About & 


Loe ) re J 


Detragmenting Using AMS GENUINE AMF Engine 








ab) | 


AMIALISVELSNII 


LANGKAH 5 


Anda bisa menonaktifkan sejumlah 

aplikasi yang sedang berjalan langsung 

dari FAST Defrag. Caranya, klik (Task 

Manager), lalu pilih aplikasi yang akan 

Anda hentikan dari jendela kanan. Tinggal 
Location 


klik (Kill Process). 
o 
C:- Program Files'9uickTimelcttask.exe 


C- Program FilesiCommon Files WokiaNCL Toolsi... 
C- Program FilesMessengerimsmsgs.exe 
CVINDOWS!System32hctfmon.exe 

CO Program Files Babylon Babylon.exe 


C. PROGRAM COMMON1 WokiaMPAPNMpapi3... 


C: Program Files Microsoft ActiveSync WCESC... 
C: Program Files WokiaPC Suite for Nokia 76501... 
C: Program Files WokiaPC Suite for Nokia 76501... 
CANORMANINvcIBINNYMSE .EKE 
CANORMANWNVveBiNicclaw.exe 





ak Refresh | 


LANGKAH 6 


O ya, Anda juga bisa menampilkan jendela 
konfigurasi sistem PC dengan mengeklik 
ISystem Config). Aturlah setelan sistem 
Anda dari jendela System 
Configuration 
Utility. 







ea 
General 





2g System Manager 
e&, Task Manager 





" Normal Startup - bad al devoe drweri and merunan 
Dungrosme Srartup - bad batu Gece are servacng ary 
Jakata Rat 






komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 


r 





LAPORAN Ea WINDOWS TETAP SEHAT 








Terbuang, tapi Belum Hilang 


File yang sudah terhapus, bahkan yang sudah tak 
ada lagi di Recycle Bin, bisa Anda temukan kembali. 







pa jadinya jika dokumen penting tanpa 
sengaja terhapus. Terlebih bila beberapa 
detik sebelumnya, Anda juga baru saja 
engosongkan Recycle Bin. 

Hirup nafas dalam-dalam dan tak perlu 
panik. Masih ada kemungkinan untuk 
menyelamatkannya dengan bantuan aplikasi yang 
tepat. Salah satu software yang bisa Anda coba 
adalah software Active@ UNDELETE. 

Versi demonya bisa Anda download gratis dari 
situs www.active-undelete.com. Sayangnya, pada 
versi demo ini Anda hanya bisa menyelamatkan file 
yang besarnya tak lebih dari 64 KB. pEx9 


LANGKAH 1 "/ 
Jalankan Active@ UNDELETE dengan 
mengeklik (Start) (Programsj (Active@ Ka 


UNDELETEIJ (Active@ UNDELETE Demo). 







IYZISANAH AMIN ISVELSNII 





Crimaonland 


Klas aura Tidar DI Sula 2 Dem # 
Klang 

akn Maak 5 

Matre lal Enppr 


Bea Pes LANGKAH 4 

MA anoman Setelah selesai, akan muncul daftar isi 
ve ingat hard disk, lengkap dengan folder dan file 
Uang Meauprepar Li LA N G KA H 3 g p g 


Ada Proseshan 7.0 
"at cr ear 


sapaonfete NA Begitu Anda mengeklik salah satu drive, 


yang pernah Anda hapus. Folder dan file 
yang ikonnya berwarna abu-abu muda 
masih mungkin untuk selamat. Sedangkan 
yang berwarna abu-abu tua dengan 


semsJidddddddddddddddidd os oya 


anda Secang pl 


boks dialog akan muncul dan menawarkan 
dua opsi scanning. Pilih opsi (Simple 


LANGKAH 2 scanj agar prosesnya tidak terlalu lama. baek sudarhatnoa ha apa: 
Selanjutnya, lakukan scanning terhadap Jika nantinya file tersebut tidak ketemu, 

drive tempat file tersebut berada sebelum baru gunakan (Advanced scanj| biar 

terhapus. Klik saja dari daftar drive yang pencariannya lebih detil. 


an 


ada di panel sebelah kiri. 




















to discover lost data and structures. 


-— Mai 
— —— an z 
Select drive scan mode for DATA (E:) 3 ag page 
3 Activeo UNDELETE - (DEMO) -— —aa 
— Select one of the following scanning methods to perform scan: mn 
Actions Via Tool Help —anpaa 
aa - 
is Tas @& Sa £ J 4 Simple scan “esa Fa 
- : : b Simple scan is Fast and sufficient scan method, It performs as Harta -5 
| Computer (il OoCaLy) | Mama 4 | Ready | 8 default scanning method if no other specified, ag fall 
Sep Iho (C1) Sa ap Ino (C3 Ready Local Disk Haa papar 
“eLocal Disk (D:) ts Local Dek (D:) Ready Local Disk Advanced scan ha N erna : N r Id 
— am 5 La Sela E:) 5 ana, Lacak Dat Select this method to use adyanced methods to perform scan, This ana F ma | SEA 
@ ARTI (F3) “ex ARTISTIK (F:) Local Disk method takes more time than Simple Scan and has better chances rara n 2 | (2 Pram 


(DI CD-ROM Disk (G3) 1) CD-ROM Dkk... Not Ready CD-ROM Disk | 
(Ci Program Files 


— PROJELT MONSUMER DIGITAL... 


“ae SERVER (H1) “ak SERVER (H1 Rescdy Local Cisk 
@ DATA VIDEO (Ar) ta DATA VIDEO ... Local Disk 


Ga 






Na UN 
Ig In ik 






E 
Ie Pa 
# 























Gelocal Disk (K:) te Local Disk (K:) Ready Local Disk mn ID rang 
wo &e Data (L) Ready — Local Disk In RECYCLED 
SeLocal Disk (M3) Sa ji NG System Wolume Informatio 


Icl Show this dialog next time? | Cancel | hang 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 





LANGKAH 5 


Manfaatkan tab Properties View untuk 
mengetahui data kapan folder atau file 
tersebut dibuat, waktu modifikasi terakhir, 
dan saat mereka terhapus. Caranya, klik 
folder atau file yang Anda inginkan, lalu 
klik tab (Properties View) pada bagian 
bawah. 

| Attribute Name | Value 
| General 
ID 949560 
Parent ID 949554 
Name OHNIIPG 


Type File 
Full Path 
Created Date 

| Modified Data 


EMTob Sikriti OHNI,: 
02/26/04 09:43 AM 
Oz2/26/04 10:17 AM 
02/26/04 00:00 AM 
31.0 KE 

32768 bytes 


|Attributas 
st ReadOnly No 
I Dri... | PS) Application Log Propertie 
fied: 02/26/04 10:17 AM Size: 91.0 KB Statlis: Recover 


Accessed (Deleted) Date 
Size 
| Size on disk 














LANGKAH 6 
Lupa letak persisnya? Klik saja menu 
(Open (Searchj view). Tg 
ELETE - (DEMO) Oo 
Help 
Recover (92 search & tt 
: I:- 8 


Me open Search) von 
OHNIJPG Open | Lxiaw 1.0 KE 
AWRDOOO4. TMP 24,5 KE 

IP R00068.TMP 26.3 K 
(GD wrooosa. TMP 26.3 
:  WRDO136.TMP 21.1 
 WRD2003. TMP 26,3 KE 
. WRLOOOS, TMP O bytes 
Ii WRLO147.TMP 26,36 


LANGKAH 7 


Klik drive tempat file tersebut berada, lalu 
masukkan nama file yang Anda cari pada 
boks yang sudah ada. Sesudahnya, klik 
(Search Deleted!) yang ada di samping 
kanan boks tersebut. 


OR/ISAM 11:24... 
Os 03... 
Or Oa 081... 
Dr ea 0512... 
Deo 075... 
pare 3... 
D9/S/O3 (M2... 
01303 012... 
07 21/03 094... 
05/1503 00155... 








LANGKAH 8 


Kalau ketemu, maka file tersebut akan 
muncul pada daftar di jendela bawah. 
Pastikan bahwa file tersebut adalah file 
yang Anda cari dengan melihat preview- 
nya. Klik-kanan file tersebut, lalu pilih 
(Preview FileJ. 


Ken AU 
Bi Glocumens 
H Gdodig 

CCIRYAN 


Je meriande.tmp 
Ii MSILSAZ6. mp 
Mkh MSLi5aca.tmp 
4 


MEMSI135da.tmp 
5115220. tmp 
Mipi51153ca. tmmp 
M5 S121c5b. tp 
MEI SIZaS7a.tmp 
Mi SI2d29a.tmp 
5133586. tmp 


Mi S134aA3.tmp 
MEASI373 La. tmp 
Mb11512c72b. trnpo 
Mip1513c73f tmmp 
Mi Si 2obed. tmp 
ME 15143od5. tmp 


Oper Fike Prosriga windena for Oa Tour saban td, 





LANGKAH 9 


Jendela baru muncul menampilkan preview 
dari file tersebut. Jika tak ada keraguan 
lagi, tutup jendela Preview dengan 
mengeklik tombol PXJ pada pojok kanan 
atasnya. 


AE 
J 


ESITERIA 
"EL LN EE Ia 
4 g Pi 


1 TER 
Saka 
. | 


#3 


PING Te eeng ga ara 


Tirai 


Rr 


LANGKAH 10 


Nah, untuk mengembalikan file tersebut, 
tinggal beri tanda silang pada nama file 
tersebut, lalu klik IRecover) pada toolbar 
atas. 


“s Active@ UNDELETE - (DEMO) 
Actions View Tools Help 


Be 


Mi MiSI328db. tp 
Ge MSIcd54.tmp 
Mk MSid19b.tmp 
Mi Sid7bdo.tmp 
bh MS127146.tmp 
Ge MSIfO4d. tmp 
@isifib5.tmp 
BH OM Documents 
Mi New Folder 
Bh New Folder 
@h New Folder 


ih 5139791.TMP 
Kh SI66907.TMP 
Ci Documents 
dadi 


Pena mama 








LANGKAH 11 


Tentukan lokasi penyimpanan file hasil 
recovery tersebut. Klik tombol J...J yang 
ada di samping kanan kotak “Destination 
Path”, kemudian pilih lokasinya. Klik JOKJ 
dua kali untuk langsung menyimpannya. 


O 


Specify the destination path where the selected itemis) will be recovered to. 
Modify other options if necessary. 


Files and Folders Recovery 





Maa Pata ma 
Destination Path: | C"Data Hilang Telah Kembali 








—Recovery Options: - 
Kel Silent directory creation 
(1Replace invalid file name symbols with sumbol: 


(TAllow recoyering to the same drive (containing original data) 








Cancel 


LANGKAH 12 


Tunggu beberapa saat sampai proses 
recovery selesai, dan simsalabim, file 
yang hilang akan muncul dalam folder yang 
sudah Anda tentukan tadi. 


“7 Data Hilang Telah Kembali 


Fie Edt View Favorites Too He 


Dear OP searah | (P3 Fotos | (Ir 
Address (2) cMoata Hilang Telah Kembali 
Foikders 
Bh Gesktop 
4 UM Documents 
3 4 Mp Computer 
2 db 2va Flopps (4:3 
2 ap ha AC: 
OI Data Hilang Telah Kembali 
1 (C9 betumerita andi Setingi 
C5 FB3M 
2 (es Media 
5 Meki 
2 Ci nomadg 
& (Pj NORMAN 
« &3 Progam Files 
IC RERTELEA 
E3 System Volume Informatian 


Pe aa 








Ada dua hal yang penting Anda 
perhatikan dalam penyelamatan data 
melalui software semacam Active@ 
UNDELETE: 

@ Begitu tersadar file Anda telah 
terhapus, hindarilah aksi 
penyalinan atau penyimpanan 
dokumen apa pun, termasuk juga 
penginstalan software. Bila Anda 
nekat melakukannya, kemungkinan 
penyelamatan file akan lebih kecil 
lagi. 

@ Simpan file hasil recovery ke drive 
atau partisi yang berbeda. Jika 
Anda hanya memiliki satu hard 
disk, maka proses recovery harus 
dilakukan pada komputer lain atau 
dengan meminjam hard disk lain 
untuk dipasang di PC Anda. 


komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 


r 











Akur dan Teratur 


Cara mudah mengatur performa Windows. 


LAPORAN Ea WINDOWS TETAP SEHAT 


tuk menyesuaikan performa 
istem, banyak pengguna 
indows menggunakan bantuan 
rogram TweakuUl (Tweak the 
User Interface). Aplikasi ini 

mampu mengatur kinerja berbagai 
komponen sistem, seperti kecepatan 
mouse, pengaturan taskbar, aplikasi dan 
lain-lain. 

Karena merupakan suplemen, Windows 
tidak menyediakannya secara otomatis, 
tapi Anda bisa mengambilnya dari situs 
Microsoft. Kami mencoba versi TweakUl| 
untuk Windows XP, dan panduan berikut 
merupakan hasilnya. 


LANGKAH 1 


Bukalah situs www.microsoft.com, klik 
(Windows| pada menu "Product Families”. 
Selanjutnya, klik (Downloads dari menu 
“Resources”. 


£ 


Ya er li na 

















ag Windows 


»| Wirekrss Downloadi and Produdi Updates 


ai ag Pp sai ana ik Pa ea ina na an Ma en Pra Se etis ah us 
ae Pa aa ep ea Pe aa en dn ee Na Na 
Ga Da Ga aa, aa Ie li aa 
-— 


Endioil Ter Ff 
aa Aa at 


Windows Home 
Products 

windows XP 

Plus! 

Windows Server 2003 


windows Small Business 
Server 2003 


Windows Storage Server 
z003 


windows Embedded 
Windows Mobile 


Previous Versions 


Ai ber Mariah 


Bekal BT Ramai Ras —————— 0 Bai OT TM ebi 


Kagasi 
Kedai f3 


"Tea 33 


echnologies 
Internet Explorer 
Windows Media Plaver 
Directx 

smart Display 


aa on sii th 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


































IYZISANAH AMIA -ISYVELSAII 


LANGKAH 2 

Klik Windows XP Home Edition| dari 
menu “Consumer”. Setelah muncul lembar 
baru, klik Microsoft PowerToys for 
Windows XP). Pada daftar “DOWNLOAD”, 
klik (TweakUI .exej. 


LANGKAH 3 


Setelah muncul jendela wizard, klik tombol 
INext 5). Ikuti proses penginstalan 
sampai selesai, kemudian klik (Finishj. 


“— 
ng 


1 Tweakui Powertoy for Windows XP 


Welcome to the install wizard for Tweakui 
Powertoy for Windows XP 


The install wizard will install Tweakui Powertoy for Windows XP 
on your computer, To continue, click Next, 


WARNING: This program is protected by copyright law and 
international treaties, 


K 





15 Tweakui Powertoy for Windows XP 


Install wizard Completed 


The install wizard has successfully installed Tweakui Powertoy 
for Windows XP, Click Finish to exit the wizard, 





LANGKAH 4 


Untuk menjalankan software ini, klik 
(Start) (AII Programs) (Powertoys for 


Windows XP) (TweakUl for Windows XP). 


ID ba Entertainment Hebeark 8 

Pi Pebhola » 

Ai eiHah n 
k ja ken Kb 





LANGKAH 5 


Melalui aplikasi ini, Anda bisa menyetel 
konfigurasi beberapa item pada sistem 


operasi Windows, termasuk untuk mouse, 


Windows Explorer, taskbar, desktop, 
Control Panel atau Internet Explorer. 


# About 

HH General 

#- Mouse 

#- Explorer 
Common Dialogs 

#- Taskbar 

#- Desktop 

#- My Computer 
Control Panel 
Templates 





(- Internet Explorer 
Command Prompt 
H- Logon 
Repair 


Tweak UI for Windows XP 
Select a setting from the tree list at left, 
To get help For an item, click the ? in the upper right corner of 


the dialog, then click the item. The help will appear in the 
"Description" box. 


This is version "2.00,1.0" of Tweak UI, 


#- About 


Focus 
t- Mouse 
Explorer 
Common Dialogs 
Taskbar 
Desktop 





My Computer 

Control Panel 

Templates 

#- Internet Explorer 
Command Prompt 

Il Logon 

Repair 





o 


Settings 





Beep on errors 

Enable combo box animation 
Enable cursor shadow 

Enable list box animation 

Enable menu animation 

Enable menu Fading 

Enable menu selection Fading 
Enable mouse hot tracking effects 














| KI KI KI KI KI KI RK 








Description 

The "Beep on errors" check-box enables the playing of a 
beep sound (customizable in the "Sounds" control panel) 
when a system error occurs, This setting does not affect 
custom error sounds played by applications. 


This is a per-user setting. 





LANGKAH 7 


Untuk menyetel mouse Anda, klik 
IMouseJ|. Anda bisa mengatur kecepatan 
dan sensitivitas mouse dengan 
menggeser-geser slider “Menu Speed”. 
Pada menu yang sama juga terdapat 
submenu Hover, Wheel, dan X-Mouse. 
Untuk mengetes pengaturan yang sudah 


HH About 
- General 
Gg 
Hover 
Wheel 
X-Mouse 
H- Explorer 
Common Dialogs 
(H- Taskbar 
HH Desktop 
&- My Computer 
Control Panel 
Templates 
Internet Explorer 





#- Logon 
Repair 


Command Prompt 


Anda ubah, klik ikon (Test Iconj. Bila tak 
ada masalah lagi, klik jApplyl. 


"—-. 


Menu speed 
Fast Slow  Right-click the 
test icon to test 
J the setting. 





Mouse sensitivity Test Icon 


Double-click: | 2 3 Gin 
t 


Drag: | 1 


Description 

The Menu Speed slider control sets the speed at which 
cascading menus automatically open when you move the 
mouse over them, The fastest setting causes them to open 
immediately, The slowest setting is extraordinarily slow. 


To test the mouse speed setting, right-click the test icon. 


This is a per-user setting, 





LANGKAH 8 


Pengaturan untuk Windows Explorer bisa 


Anda lakukan dengan mengeklik 
(Explorer). Ada beberapa opsi untuk Start 


Menu di sana. Pada menu Explorer juga 


E- About 

(- General 

H- Mouse 

5 
Shordtut 
Colors 


LANGKAH 6 


Klik salah satu menu dari daftar pada 
panel sebelah kiri. Contohnya, klik menu 
(General). Beri centang setiap opsi yang 
ingin Anda aktifkan. Anda juga bisa 
membaca penjelasan masing-masing opsi 
pada kotak “Description”. Klik |Applyl. 





Thumbnails 
Command Keys 
Common Dialogs 
HH Taskbar 
& Desktop 
First Icon 
H- My Computer 
Control Panel 
Templates 
Internet Explorer 
Command Prompt 
Hl- Logon 
Repair 


terdapat submenu Shortcut, Color, 
Thumbnails dan Command Keys. 


Settings 





MI Allow Help on Start Menu 

MI Allow Logoff on Start Menu 

Allow Recent Documents on Start Menu 

Allow Web content to be added to the desktop 
Clear document history on exit 

Detect accidental double-clicks 

Enable smooth scrolling 

Enable Windows--x hotkeys 






































Description 

The "allow Help on Start Menu" check-box controls whether 
or Help and Support appears on the classic Start Menu and 
whether the option to show Help and Support 

appears on the XP Start Menu, 


This is a per-user setting, 





LANGKAH 9 


Tengoklah menu pengaturan (Taskbar|. 
Guna memunculkan tips pada taskbar 
misalnya, beri centang pada opsi (Enable 
Balloon Tips). Submenu lainnya antara 
lain (Groupingj dan (XP Start Menu). 
Jangan lupa untuk fApplyl pengaturan 
yang Anda lakukan. 


Settings 
General 
Mouse Enable balloon tips 


Explorer Warn when low on disk space 
Common Dialogs 





E--- 


Groufing 

XP Start Menu 
El Desktop 

First Icon 

|. My Computer 
Control Panel Description 

Templates Uncheck this box to disable balloon tips in all applications that 
Internet Explorer support Windows XP Themes, 

Command Prompt 

&- Logon 

Repair 

















“| 


About Freguently Used Programs 


General n ha 5 

Maia Allow the following applications to appear in the Most 
Freguently Used Programs section of the Windows XP Start 

Explorer Menu, 


Common Dialogs 
E- Taskbar | 3-D Fotocube N 
Grouping Accessibility Wizard 
Acrobat Reader 5.0 
5 Desktop Activate Product 
First Icon Address Book 

&- My Computer Adobe ImageReady 7.0 

Control Panel Adobe Photoshop 7.0 

Templates Advanced Rename 
#- Internet Explorer Analyze VSS DB 
43 Command Prompt Animation Shop 3 
Bi agan | |) AniTuner 

Repair | 


E-E- 



























































Description 
Application: AniTuner: create, edit or convert animated 


Executable: AniTuner.exe 





LANGKAH 10 


TweakUl bisa digunakan untuk 
memperbaiki ikon tertentu pada sistem 
operasi Windows yang mungkin rusak. 
Untuk memperbaiki koleksi ikon musik 
misalnya, klik (Repair My Music icon), 
kemudian klik (Repair Now| (Applyl. 
Begitu selesai, klik IOKJ untuk menutup 
TweakUl. 


About 
General 


nan 


Tweak UI can attempt to repair the following aspects 
Mouse of your system, 
Explorer 


Common Dialogs 


Bl 





7 


H 


E-g 


My Computer 
Control Panel 
Templates 

#- Internet Explorer 
Command Prompt 
k- Logon 


5 





Taskbar ban | Repair My Pictures icon 
Desktop 


Repair Font Folder 
Repair My Music icon 
Restorefpepair My Pictures icon 
Repair My Videos icon 
Repair Regedit 

Repair unread mail count 


Descripti 





komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 


BARANG BARU 








SILAKAN MEMILIH | 











Logo Buy It! komputeraktif pada produk tertentu merupakan 


rekomendasi terhadap produk yang sudah diuji oleh 
laboratorium pusat Redaksi di London, Inggris, berdasarkan 
kualitas barang dan harga, dan sama sekali bukan iklan. 


Ketersediaan dan layanan 
purna jual dari barang 
yang persis sama untuk 
pasar Indonesia adalah 


dan distributornya. 







Istimewa XAAAI 


: L umayan hk 
tanggungjawab produsen «Jelek kk 
. Pay ah x 


| 2 


SAI Ik 


1 
» 
leo) 


p 
OS 


- 
8 


- 
8 


» 
— 


1 
» 
— 


PNSEL oo BGGAO oo hR2 





PC TABLET 


EZ-Tablet EZ30D 


Tablet kecil berukuran kompak dengan fitur lengkap. 


eknologi dari Cina memang 

selalu menjadi ancaman 

bagi vendor-vendor di 
Eropa dan Amerika. Paling tidak, 
itulah yang melintas di benak 
kami saat melihat PC Tablet 
buatan ECS Elite Group ini. 

Berukuran 236 x175 x25 mm 
dan berbobot 1,14 kg, tablet ini 
termasuk yang terkecil saat ini. 
Namun, tablet ini tidak paling 
tipis dan tidak paling ringan. 

Dengan sarung kulitnya, berat 
totalnya menjadi 2,47 kg. Kok 
bisa naik begitu banyak? Karena 
di dalam sarung tersebut juga 
terdapat kibor AWERTY persis 
seperti pada notebook. 

Bodi EZ-Tablet yang terbuat 
dari bahan plastik berwarna pe- 
rak-hitam sebenarnya cukup 
bagus. Namun beberapa bagian- 
nya masih terasa kasar, dan lekuk 
bodinya juga kurang ergonomis. 

EZ-Tablet dirancang dalam 
dua varian, yaitu EZ30 dan 
EZ30D. Kami sendiri mencoba 
yang terakhir. Prosesornya Trans- 
meta Crusoe 5800 









800OMHz, dengan RAM 256 MB 
yang bisa di-upgrade hingga 512 
MB, dan hard disk 40 GB. 
Sementara layarnya tipe LCD 
berukuran 8.4 inci. 

Terpasangnya kamera digital 
on-board membuatnya kian 
menarik. Lensanya bisa diputar 
hingga 180 derajat secara vertikal, 
sehingga Anda bisa memotret diri 
Anda sendiri. Namun, Anda 
perlu mempelajari cara mem- 
bidiknya. 

Kamera digital built-in ini juga 
bisa merekam video, dan ber- 
fungsi sebagai webcam pula. 
Resolusi maksimalnya 640 x 480. 

Fitur konektivitasnya bera- 
gam. Mulai dari 4-in-1 memory 
card readeryang mendukung kartu 
Memory Stick, MultiMedia Card, 
Secure Digital dan SmartMedia. 
Port koneksi lainnya antara lain 
USB2.0, VGA-out, modem, 
ethernet dan wireless LAN. 

Kemampuan koneksi nirka- 
belnya juga lumayan responsif. 
Saat kami coba untuk koneksi 
dengan jaringan LAN, PC tablet 
ini dapat mendeteksinya dengan 
cepat, dan transfer rate-nya 
mencapai 11 Mbps. 

Di dalam PC tablet bersistem 
Windows XP Home Edition 
ini telah dicangkokkan 
spiker mono dan mikrofon. 
Selain itu, ada colokan 
audio untuk mikrofon 
ekstemal dan headphone. 
Drive optikal eksternal 


& MUNGIL. Ukuran plus kibor setebal 
buku kuning telepon. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


b TULIS CEPAT. Pena 
stylus-nya untuk menulis 
sekaligus pengganti kibor-mouse. 


DVD/CDRW memang tidak 
disertakan dalam paket penjual- 
annya, namun bisa dibeli dalam 
paket terpisah. 

Saat kami benchmark dengan 
MobileMark 2002, PC ini 
nilainya hanya 58, kalah jauh 


EZ30D 

Harga: 

US$ 1.099 (sekitar Rp 9,4 juta) 
Web: www.ecs.com.tw 

Kontak: 

PT ECS Indonesia (021) 628 2048 


Kelebihan: 

I--1 Kamera digital CMOS built-in 

(--J Memiliki kemampuan wireless 
LAN 

(--1 4-in-1 card reader 

(--J Aksesori standar cukup lengkap 


Kekurangan: 

I-1 Konektor kibor dan PC tablet 
sering bermasalah 

(-1 Dalam posisi portrait, layarnya 
tidak responsif 

I-1 Prosesor lambat 

I-J Tak ada slot PC Card 

(-1 Daya tahan baterai singkat 

I-1 Layar LCD kurang terang 









PP 


YWNASNM ONVH :OLO4 


dengan prosesor Intel Pentium 
Mobile. Walau begitu, tablet ini 
cukup lancar mengakses internet, 
memainkan video atau MP3. 

Sedikit kesulitan kami temui 
saat instalasi ke kibor. Koneksi 
antara tablet dan kibornya itu 
kurang konsisten, nyambung- 
putus, selalu begitu. 

Untuk pasokan power, ada 
baterai rechargeable Li-lon 11.1V 
2200mAH-nya yang tahan 
hingga 2,5 jam. Kei 


Kemudahan pemakaian: kk hk x 
Gampang dijalankan, baik memakai kibor 
atau stylus 


Desain: xxx 
Cukup padu 


Fitur: AAA AK 
Ada koneksi Wi-Fi LAN, kamera digital 


Kinerja: x AA -x 
Kecepatan prosesor lambat untuk 
aplikasi audio video 


Nilai Ekonomis: AAA x 
Cukup murah 


Nilai keseluruhan: xxx 
Tablet PC berharga miring dengan fitur 
dan aksesori yang cukup lengkap 





KAMERA DIGITAL 


Canon Powershot SD10 IXUS i 


Mudah dan menyenangkan untuk dibawa ke mana saja. 


kurannya nyaris sama 

dengan voucher pulsa 

untuk ponsel, cuma 90 x 
47 x19 mm. Pastinya juga tidak 
berat, karena bobotnya hanya 100 
gram (tanpa baterai), sehingga 
Anda bisa mengalungkan Canon 
Powershot SD10 — atau biasa 
disebut IXUS i — ini di leher. 
Tempat cantelannya sudah 
tersedia, kok. 

Saking mininya, tombol- 
tombol pengaturannya juga 
banyak dipangkas. Akibatnya, 
butuh waktu rada lama untuk 
Anda bisa mengatur menu 
kamera sesuai kebutuhan, karena 
menu dan fiturnya banyak yang 
harus kita telusuri tempatnya. 


di DAYA DAN KAYA. Baterai tahan 
lama, kartu memori padat isi. 


Hasil jepretannya sendiri 
tergolong bagus. Selama kami 
pakai, kamera berkualitas gambar 
4 megapixel ini jarang meng- 
hasilkan foto dengan bercak noise. 

Walaupun sebenarnya noise/ 
grain bisa saja muncul karena 
pilihan kepekaan cahaya (ISO). 
Makin besar angka ISO-nya, noise 
makin mungkin untuk muncul. 
Siasati dengan pintar-pintar 
memilih empat angka ISO yang 
tersedia, mulai dari 50, 100, 200, 
hingga 400, sesuai keadaan. 





Anda pun bisa mengatasinya 
dengan fitur Auto Noise 
Reduction. Fitur ini baru bisa 
berjalan jika kecepatan potret 
Anda atur lebih lama dari 1,3 
detik (bisa sampai 15 detik). 
Gunakan tripod agar kamera 
Anda tidak goyang saat tombol 
rana dilepas pada kecepatan 
serendah ini. 

Foto buatannya maksimal 
berukuran 2.272 x1.704 pixel dan 
resolusi 180 dpi (Super-Fine). 
Dengan kualitas foto terbaik ini, 
IXUS i sanggup menyimpan 
delapan foto dalam kartu memori 
jenis Secure Digital (SD) berka- 
pasitas 32 MB yang tertancap di 
dalamnya. 

Untuk merekam video ukuran 
320 x 240 pixel (15 fps), kartu 
SD-nya bisa merekam gambar 
gerak plus suara hingga 3 menit. 
Video itu tersimpan dalam format 
AVI. 

Selain video, Anda juga bisa 
menggunakan mode pemotretan 
lainnya, antara lain Auto, Macro, 
Manual, dan Stitch Asssist (foto 
panorama). Dalam mode Macro 
misalnya, Anda bisa memotret 
benda dari jarak dekat, paling 
dekat 3 cm. Atau, gunakan digital 
zoom agar gambar Anda bisa 
diperbesar hingga 5, 7 x. 

Sayang, kamera ini tak dileng- 
kapi optical zoom. Begitu pula saat 
disetel ke mode Manual, kece- 
patan dan diafragmanya tak bisa 
diatur manual karena sudah 
disetel otomatis. 

Ya, serba otomatis dan praktis, 
cocok dengan misi yang diem- 
bannya, yakni sebagai kamera 
yang mudah dibawa ke mana- 





Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 
Produsen dan distributor yang berminat dipersilakan mengirim faksimili ke (021) 634 1833 dan e-mail ke komputeraktif@gramedia-majalah.com: 


PF 





DIGITAL 
(XUS j 


mana. 
Asal Anda 
mengesetnya pada mode 
Auto, maka pengoperasiannya 
akan sangat mudah. Apalagi bila 
Anda menggunakan printer 
berjenis direct-print, maka Anda 
bisa langsung mencetak foto 
hasilnya tanpa perantara PC. 

Tapi ingat, kamera ini 
menggunakan baterai Lithium- 
lon NB-3L. Anda akan kerepotan 
kalau sewaktu-waktu nyala 
baterainya susut sementara 
sumber listrik untuk isi ulang 
baterai tidak tersedia. Gunakan 
fitur Power Auto Saving agar 
nyala LCD-nya mati sendiri tiap 
sekian detik, sehingga hemat 
energi. 

Layar LCD 15 inci itulah satu- 
satunya penampil gambar bidikan 
Anda karena tak ada view finder 
untuk mengintip obyek foto. Dari 
layar LCD ini, Anda bisa 
mengetahui keseimbangan warna 
foto Anda lewat fitur Histogram 
Display. Jika garis-garis pada 
diagram foto Anda tampak rata, 
berarti keseimbangan warna foto 
Anda sempuma. 

Wara casing-nya pun menarik 
hati. Pilihan warnanya antara lain 
perak, putih, merah jambu, dan 
hitam dibalut dengan sedikit 
logam berwarna metalik. 





fi KECIL. Digenggam pun enak. 













YWNSNM ONVH :0LO4-0LO4 


di TEMAN PERJALANAN. Cocok 
dibawa ke mana-mana. 





CANON POWERSHOT SD10 IXUS I 
Harga: 

US$ 400 (sekitar Rp 3.4 juta) 
Web: www.datascrip.com, 
www.canon.com 

Kontak: 

Datascrip (021) 654 4515 


Kelebihan: 
(--1 Mungil 
I--J Hasil foto bagus 


Kekurangan: 

I-1 Mode manualnya kurang 
lengkap 

I-1 Tanpa manual white balance 
ataupun optical zoom 


Kualitas: Ak A Ak 

Jarang terdapat noise pada hasil 
jepretannya 

Kinerja: AA 

Terampil memotret benda dari jarak 
dekat 


Fitur: AAA 
Andai kecepatan dan diafragmanya bisa 
diatur, pasti lebih bagus 


Nilai Ekonomis: xxx 
Harganya cukup seimbang lah 


Nilai Keseluruhan: xx 4x 
Serbapraktis, enak dibawa untuk 
bepergian 


komputerakt!f75 | 10 Maret 2004 


BARANG BARU 





SPIKER AKTIF 





Desainnya beda, 
pilihan warnanya 
pun beraneka. 


erangkat 
tata 
suara 
yang kelu- 
ar perte- | 
ngahan “1 
Januari lalu 
ini memang 
ingin menyegarkan mata peng- 
gunanya. Warna-warni akua yang 
menghiasi spiker yang terdiri dari 
dua buah satelit dan sebuah 
subwooferini menegaskannya. 
Desain yang mencolok terlihat 
pada spiker satelitnya. Mayoritas 
bahannya berupa plastik trans- 
paran dengan bentuk menonjol di 
bagian belakangnya, sehingga 
Anda bisa melihat dengan jelas 
bagian dalam spiker yang dileng- 
kapi amplifier ini. Sekilas, akan 
mengingatkan kita pada desain 
monitor Macintosh. 
Sementara, subwoofer-nya 
tetap menggunakan bahan kayu, 
dengan bobot 5,2 kg. Bahan 
plastik transparan (seperti pada 
satelit) dipajang juga untuk 
mempercantik bagian depannya. 
Dan seperti spiker Sonic Gear 
lainnya, pemicu suara bas 
berdimensi 316 x 382 x 190 mm 


SONIC GEAR EGO 

Harga: 

US$ 45 (sekitar Rp 345.000) 
Web: www.leapfrogasia.com 
Kontak: 

PT Leapfrog Indonesia 

(021) 666 0478 


Kelebihan: 

Il Warna-warni segar 

Il Pilihan warna bervariasi 
Il Desain lebih cantik 


Kekurangan: 

(-1 Tidak tersedia tombol pengatur 
suara treble 

(-1 Bas kurang mantap 





Sonic Gear Ego 










YVWNSNM ONVH :OLO4 


A LIMA WARNA. Spiker Ego tersedia 
dalam pilihan warna cerah: kuning, 
ungu, biru, hijau, dan putih. 


ini memiliki tombol power dan 
pengatur bas pada panel belakang. 
Sayang, bagian depannya hanya 
memuat tombol pengatur volume, 
tanpa ada tombol pengatur treble 
sama sekali. 

Pilihan warnanya ada lima, 
yaitu kuning, ungu, biru, hijau, 
dan putih. Kalau bosan dengan 
satu warna, ya tinggal beli lagi 
warna yang lain. 

Mungkin sesuai dengan nama- 
nya, ego, suara yang keluar dari 
spiker ini akan terasa lebih asyik 
jika Anda nikmati sendiri saja. 
Tidak perlu deh menggebernya 
pada tingkat volume tinggi. 

Begitu volumenya Anda 
keraskan, suara bas yang keluar 
akan pecah, sementara suara 
treble-nya tetap bagus. Makanya, 
spiker berkekuatan output hanya 
28 watt ini sangat pas ditaruh di 
kamar. 


Kemudahan pemakaian: xx -x 
Instalasi dan pengoperasiannya sangat 
sederhana 


Kinerja: Ak 
Suara treble cukup mantap, sedangkan 
kualitas suara bas kurang memadai 


Nilai ekonomis: xxx 
Untuk Anda yang ingin membeli desain 


Nilai keseluruhan: xxx 
Spiker dengan desain unik dengan ragam 
pilihan yang menarik 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


SILAKAN MEMILIH | 








CAMCORDER 


Logitech Pocket 


Video 750 &" : 


Handycam yang 
nyaman di genggaman. 


rang mungkin kurang 
yakin kalau peranti ini 
memang benar-benar 


camcorder (lebih popularnya 
handycam), karena bentuknya 
memang tidak umum. Namun ini 
camcorder betulan, meski bukan 
untuk konsumsi kalangan profe- 
sional. 

Resolusinya 320 x 240 pixel, 
yah tidak terlalu buruk lah tapi 
betul-betul minimal. Video de- 
ngan kualitas seperti itu bisa 
Anda kirim melalui e-mail. 

Lagi pun, kapasitas memorinya 
cuma 16 MB. Anda perlu menam- 
bahnya dengan memori eksternal 
sebatas 32 MB dengan jenis kartu 
SD. 

Untuk merekam klip video 
dengan kualitas standar misalnya, 
durasi rekamannya sebatas 15 
menit saja. Sedangkan untuk 
merekam klip video dengan kua- 
litas yang lebih bagus, durasinya 
hanya 7 menit saja. 

Melihat hasil rekaman melalui 
layar LCD-nya juga kurang 
memuaskan, karena besarnya 
hanya 3,8 cm. Hasil rekaman 
tersebut bisa kita tayangkan ke 
layar televisi, gambarnya malah 


LOGITECH POCKET VIDEO 750 
Harga: 

£ 200 (sekitar 3,2 juta) 

Web: www.logitech.com 

Kontak: PT Surya Chandra 

(021) 641 3639 


Kelebihan: 
(--l Ringan di genggaman 
(--l Pengoperasiannya cukup mudah 


Kekurangan: 

I-J Kapasitas memorinya kecil 

I-1 Resolusinya rendah 

(-1 Ketika hasil rekamannya Anda 
putar, frame-nya berjalan lambat 





WODLANNNA'MMM 





J 





A SIMPEL. Sebuah handycam 
yang ringan dan kompak. 


terlihat lebih jelas. 

Mentransfer hasil rekaman ke 
PC melalui USB pun memung- 
kinkan. Sesudahnya, Anda bisa 
mengedit video itu dengan 
program pengolah video. 

Untungnya lagi, Anda juga 
bisa memanfaatkannya sebagai 
kamera digital dengan fasilitas 
zoom digital 2x. Dengan kualitas 
tangkapan yang juga minim, 
Anda bisa menyimpan cukup 
banyak foto di dalamnya. 

Baterainya rechargeable, tapi 
juga bisa kita gantikan dengan 4 
buah baterai AA. Berarti, bila 
saat syuting baterainya habis, 
Anda bisa menemukan gantinya 
dengan cukup mudah. 

Sesuai dengan namanya, 
keluaran Logitech ini bisa Anda 
selipkan di saku celana. Ukuran- 
nya yang hanya 8,6 cm dan 
berbobot 165 gram. 


Kemudahan: Xx Ak Xx 
Tinggal jepret dan rekam, hasilnya 
langsung terlihat 


Desain: AA AA Kh 
Handy dan menarik 


Fiturs KAI 
Kurang lengkap, hanya ada fitur untuk 
setting jenis video saja 


Harga: xx 
Mahal 


Keseluruhan: xxx 
Kamera video digital dengan hasil 
gambar yang standar 





USB FLASH DISK 


Xelo USB Stick 


Media simpan mini 
dengan kapasitas maksi. 


Ipis dan berukuran sejempol 

orang dewasa, media sim- 

pan ini bisa menampung 
data hingga 128 MB. Sebenarnya, 
si vendor juga memproduksi 
hingga kapasitas 2 GB, namun 
yang telah beredar di pasaran 
hanya 32 MB, 64 MB, 128 MB 
dan 256 MB. 

Ukuran dimensi media simpan 
yang menyerupai permen karet 
ini tercatat 43 x 18 x 3 mm. 
Otomatis bobotnya ringan, 
kurang dari 3 gram. Dimensi Xelo 
ini jelas unggul ketimbang 
dimensi produk-produk sejenis. 

Produk yang masuk dalam 
kategori mass storage disk ini 
menurut vendornya bisa dipakai 
hingga satu juta kali atau tahan 
hingga 10 tahun. Cukup lama, 
sehingga Anda bisa mengganti 
peranti yang mendukung port 
USB 1.0 dan 2.0 ini dengan media 
simpan yang lebih canggih 
nantinya. 

Total kecepatan baca datanya 
mencapai 1.100 KB/detik, cukup 
nyaman dan tidak terbilang lelet. 
Sedangkan kecepatan tulis pada 
memorinya 900 KB/detik. 


PEN DRIVE USB STICK 128 MB 
Harga: 

US$ 45 (sekitar Rp 377.000) 

Web: www.xelo.ag 

Kontak: 

Vitesse Computer Inc. 

(021) 600 8722 





Kelebihan: 

(--1 Mini, hanya seukuran jempol 

I--J Bisa menjadi boot disk 

(--1 Mendukung platform Windows, 
Mac, dan Linux 


Kekurangan: 

I-1 Mudah patah 

I-1 Tak memiliki lubang untuk tali 
pengaman 

(-1 Instalasi di Windows 98 agak 
rumit 

I-1 Memorinya tak bisa dipartisi 


YWNASNM ONVHd :0LO4 





A SUPERMINI. Sangat ringan namun 
riskan patah atau hilang. 


Meski kecil, peranti simpan ini 
tetap punya fitur keamanan. Ada 
coveryang memproteksi konek- 
tornya dan software proteksi 
keamanan data. 

Di salah satu sudutnya, 
terdapat lampu LED sebagai 
penanda saat USB drive ini sedang 
aktif. Anda bisa memakainya 
sebagai media booting pengganti 
disket. Sistem proteksi berupa 
password juga menjamin data tak 
sembarangan bisa terbuka. 

Dengan kompatibilitasnya ke 
platform Windows, Macintosh 
dan Linux, peranti penyimpan 
data ini layak untuk dipilih. Sa- 
yangnya, bodinya tak menyedia- 
kan lubang untuk tali gantungan. 
Padahal, peranti mini ini sangat 
riskan hilang atau patah ketika 
ditaruh di kantong saku. 


Kemudahan pemakaian: 4x-k hk x 
Terdeteksi oleh tiga jenis sistem operasi 


Desain: kk Ak 
Mungil dan enteng 


Fitur: AxA Xx 
Memori tak bisa dipartisi menjadi 2 atau 
3 drive 


Kinerja: kAA Kk 
Kecepatan baca-tulisnya cukup andal 


Nilai Ekonomis: xx 
Agak mahal 


Nilai keseluruhan: xxx 
Media simpan yang simpel, namun 
berisiko hilang dan patah 





Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 
Produsen dan distributor yang berminat dipersilakan mengirim faksimili ke (021) 634 1833 dan e-mail ke komputeraktif@gramedia-majalah.com: 





Sony Clie PEG- 


UX50 





Ketak-ketik makin asyik. 
entuknya lebih mirip 
seperti notebook mini, 
dengan lebar monitor 70 

x 10 mm (480 x 320 pixel) dan 

kibor yang menempel di bagian 

dalamnya. Fiturnya pun mirip 
dengan kelas notebook, ada 

Bluetooth, kamera, Wi-Fi, 

mendukung fasilitas internet, dan 

soket headphone. 

Memorinya sendiri berkapasi- 
tas 29 MB. Memang tidak besar, 
tapi Anda masih bisa mengguna- 
kan kartu tambahan berjenis 
Memory Stick Pro untuk menam- 
bah kapasitas di dalamnya. 

Sayang, dari segi pemakaian, 
Sony Clie PEG-UX50 tidak lah 
terlalu istimewa. Walaupun 
dirancang untuk memberikan 
kemudahan, pada kenyataannya 
ada beberapa fitur yang justru 
menyulitkan pemakainya. 

Contohnya, keypad kibornya 
yang agak sulit untuk ditekan. 
Untuk mendengarkan musik pun 
kurang menarik, suaranya 
terdengar kasar di telinga. 

Begitu juga dengan format 
tampilannya yang tidak bisa 
diubah. Ketika Anda ingin 
menggunakannya dalam posisi 
tegak seperti PDA pada umum- 
nya, tampilan layarnya yang 
landscape tidak bisa diputar ke 
posisi portrait. 













WWW.INFOSYNCWORLD.COM 





SONY CLIE PEG-UX50 
Harga: 

£ 599 (sekitar 8,5 juta) 

Web: www.sony.co.uk 

Kontak: 

(belum tersedia secara resmi di 
Indonesia) 


Kelebihan: 
Il Fitur-fiturnya cukup lengkap 
--J Casing-nya kokoh 


Kekurangan: 

(I-1 Kapasitas memorinya kecil 
(-1 Harganya mahal 

I-1 Bentuknya agak kaku 





Kemudahan: xx kk 
Penggunaannya mudah. 


Bentuk Desain: Ak Ak kk 
Casing-nya sangat kokoh 


Fitur: AAA 
Walau lengkap, tidak ada yang istimewa, 
padahal harganya cukup mahal 


Keseluruhan: xxx 

Peranti yang sangat menarik, sayang 
harganya relatif mahal dibandingkan 
produk sejenis. 


Nilai minus lainnya, kibornya 
belum sepenuhnya terintegrasi 
dengan sistem operasi Palm OS. 
Kadang-kadang, untuk menekan 
tombol yang terlalu kecil pada 
akhirnya Anda masih harus 
memanfaatkan stylus. 

Produk ini memang belum 
hadir secara resmi di Indonesia, 
tapi Anda sudah bisa menemui- 
nya di beberapa toko PDA dan 
notebook di Jakarta. Kami sempat 
menemukannya saat berkeliling 
ke Mal Ratu Plaza, Jakarta Sela- 
tan, pertengahan Februari lalu. 


Pi 


“& PRAKTIS. Kibor 
Owerty-nya memudahkan 
pengguna saat mengetik. 


komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 


BARANG BARU 





PONSEL 


LG G71 


Ponsel berwajah 
ganda, berkamera, 


plus flash pula. 
ika selama ini hasil jepretan 
kamera digital dari ponsel 


J Anda sering terlalu gelap, 


walau sudah diutak-atik sedemi- 
kian rupa, mungkin ponsel baru 
keluaran LG ini bisa menjadi 
alternatif penggantinya. LG 
G7100 ini memiliki lampu flash 
yang otomatis menyala setiap kali 
Anda mengambil foto. 

Tapi, jangan juga terlalu 
berharap banyak deh, karena flash 
tersebut berkekuatan terbatas. 
Agar hasilnya baik, jarak antara 
obyek dan kamera sebaiknya 
tidak lebih dari 30 cm. Secara 
keseluruhan, hasil fotonya juga 
kurang mantap, tapi setidaknya, 
Anda tak perlu lampu flash 
tambahan. 

Ruang penyimpanannya seki- 
tar 1 MB. Dengan ukuran rata- 
rata perfoto sebesar 29 KB, total 
foto yang bisa disimpan sekitar 35 
jepretan. 

Asyiknya, layar IFT-nya yang 
berukuran 128 x 160 pixel 
(65.000 warna) sangat fleksibel. 
Putar 45 derajat searah jarum jam, 
maka bentuknya akan seperti 
camcorder, memudahkan Anda 
dalam memotret. Apalagi ada 
fasilitas zoom 2x. 

Untuk mengambil foto Anda 
sendiri pun gampang. Arahkan 
saja lensa yang berada di sisi kiri 
ponsel berikut layarnya ke arah 
Anda. 

Flip-nya juga bisa Anda putar 
180 derajat, sehingga display di 
bagian dalamnya akan berada di 
luar. Otomatis, posisi tampil- 
annya pun akan menyesuaikan. 

Layar display di bagian luarnya 
(OLED) juga unik. Bentuknya 
bundar, berukuran 96 x 64 pixel 
(256 warna), dan menampilkan 
informasi hari, tanggal, operator, 
welcome note, dan animasi kartun 
yang lucu. Saat stand-by, 
fungsinya berubah menjadi 
sebuah cermin. 







Namun, ukuran fisik ponsel 
GPRS dual band ini cukup besar, 
sehingga kurang nyaman. 
Dimensinya 92 x50x24 mm, dan 
jika ditambah dengan antena, 
maka panjangnya menjadi 106 
mm. Untung, bobotnya hanya 99 
gram, jadi masih oke jika 
diselipkan di kantong. 

Kita melongok ke menu 
utamanya. Anda bisa 
memasukkan sekitar 200-an nama 
di phonebook, dan menambahkan 
tiga nomor berbeda beserta 
alamat e-mail ke masing-masing 
nama tersebut. Foto juga bisa 
disisipkan, agar setiap kali ada 
panggilan masuk, si foto terlebih 
dahulu tersenyum ke Anda. Tapi 
resolusi maksimalnya 48 x 48 
pixel, jika lebih, foto tidak akan 
muncul. 

Untuk berkirim-kiriman 
pesan, ponsel ini mendukung 
SMS, MMS, dan EMS. Fungsi 
Organizer-nya juga cukup baik. 
Tapi hanya mampu menyimpan 
hingga 20 catatan saja. 

Dan jika Anda kurang puas 
dengan 32 nada dering polifonik 
yang tersedia, silakan tambah dari 
CD LG Contents Bank, atau buat 
sendiri dengan menggunakan 
menu Musical editor. Anda bisa 
menyusun hingga 10 melodi 
polifonik. 

Software LG Contents Bank 
sendiri terdiri dari tiga pilihan, 
yaitu gambar (yang terbagi ke 
delapan kategori), melodi 
(termasuk juga nada dering 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


SILAKAN MEMILIH | 











LG G7100 

Harga: Rp 3,5 juta 

Web: www.Igindonesia.com, 
www.tokolg.com 

Kontak: 

PT LG Electronics Indonesia 
(021) 5366 0309 


Kelebihan: 

(--J Tersedia lampu flash 

Il Desain layarnya begitu 
fleksibel 

(--J Ada baterai cadangan 


YWNNSNM ONVH :0LO4 


Kekurangan: 
(-1 Hasil foto kurang mantap 


Kemudahan pemakaian: xxx 
Fiturnya sederhana, keypad-nya nyaman, 
dan penyetelan sinkronisasinya juga 
gampang 

Kinerja: xx 

Fungsi kamera terdongkrak oleh flash 
dan layar putar, tapi hasil jepretannya 
kurang mantap 


Nilai ekonomis: xx 
Cukup mahal 


Nilai keseluruhan: xxx 
Ponsel yang cocok untuk bergaya 


berupa omongan / teriakan orang 
untuk mengangkat panggilan 
telepon), dan games Java (ada 10 
yang siap Anda download). Di 
samping itu, ada juga LG Internet 
kit, yang digunakan untuk 
mengoneksikan PC ke Internet 
via GPRS. 

Tapi ingat, total memori di 
ponsel ini sebesar 1,3 MB yang 
dibagi-bagi ke berbagai aplikasi 
(termasuk foto, MMS, dan 
sebagainya). Batas maksimum 
aplikasi adalah 60 KB, lebih dari 
itu tidak akan jalan. 

Untuk keperluan sinkronisasi, 
tersedia data adapteryang bisa 
dicolokkan ke port COM. Cara '& 
lain untuk sinkronisasi ialah 
melalui fasilitas IrDA, tapi PC 
Anda pun perlu memiliki 
fasilitas serupa agar terjadi 
hubungan data. Selain 
sinkronisasi ke phonebook 
dan organizer, Anda bisa 
sinkronisasi dengan MS 
Outlook. 

G7100 tersedia da- .. 
lam tiga pilihan warna: 4 . 
perak, merah, dan biru. P-—... Tag | 
Ponsel ini menggunakan Tes) | bs 
baterai Li-lon 780mAh, — 
yang mampu bertahan | 
sebagai sarana ngobrol selama 
sekitar dua jam. K4 













YWNSNM ONVH :OLO4 





IP FLEKSIBEL. Layar ponsel ini bisa diputar-putar sesuka 
Anda, dan sangat membantu saat pengambilan foto. 


Melalolc lam telatolla 








Membaca dengan 
Reading Layout 


Mempermudah Anda membaca 

dokumen dengan cepat. 

MI Word versi terbaru ketambahan 
satu opsi baru: Reading Layout. 

Sesuai namanya, fungsinya memang 

untuk mempermudah Anda membaca 

dokumen. Di dalamnya, ada beberapa 


fitur yang membuat proses penelusuran 
dokumen menjadi lebih lancar. 







enu IView)| pada Microsoft 


(| Insert Format Tools Table 


Mo 
Bl web Layout 


| TaskPane — Ctr--F1 


LANG KAH 2 Tampilan 


layar akan terbagi dua. Panel kiri 
menampilkan thumbnail dokumen — 
berarti tombol (Thumbnails) pada 
toolbar atas telah aktif, sedangkan 
panel kanan menampilkan halaman 
yang sedang terbuka. 


Toolbars 


Na BE 





LANGKAH 1 .... 


sebuah dokumen, klik (File) (open) 
dan pilih dokumen. Jika sudah, aktifkan 
reading layout dengan mengeklik 
IView| (Reading Layout |, atau 
tekan kombinasi tombol (A1t) # (VJ) 
# (RJ pada kibor. 


Bikin Wallpaper Pon 
Yuk, menghias pons 
Sal la : 


Screen 3 of 28 


menggunakan SCanne 


LANGKAH 3 
LANGKAH 4 


Taka aa Selanjutnya, simpan | 
LANGKAH 6 


Kenal hasil scan tersebut ke 

Manan PC. Cara kedua, kam 

LANGKAH 9 : 
mengambil gambar 


LANGKAH 3 

LANGKAH 4 
Bikin Wallpaper Ponsel LANGKAH 5 menggunakan kamerz 
Sendiri ana 


LANGKAH 3 Coba klik 


Ed ke Ia re “T (Document Map|, maka isi panel kiri 
aa berubah menjadi daftar judul dan 
subjudul dari setiap halaman. Agar 
panel kanan menampilkan lebih dari 
satu halaman, klik tombol (Al1ow 


Multiple Pages|. 



















EDISI 75 
33 Membaca dengan 
Reading Layout 
34 Cantik ala Matrix 
36 Bikin Pointer 
Animatif 
(Bagian 2 - 
Habis) 
38 Mengelola dan 
Mengolah Foto 
40 Bikin Situs 
dalam 10 Menit 
42 Transfer Video 

















ke PC 

44 Mengamankan 
Data 

46 Bingkai Jendela 
untuk Foto Anda 


Tip & Trik 


AMIA ISYELSNAII 


Yuk, menghias 
ponsel dengan 
gambar buatan 
sendiri 


Bikin sendiri gambar 
buat jadi wallpaper 
ponsel layar warna 
ternyata gampang. 


LANGKAH 4 urus 


berpindah halaman, klik thumbnail atau 
salah satu judul pada panel kiri. Untuk 
memperbesar thumbnail, geser 
pembatas panel ke arah kanan. Klik 
juga tombol (Increase Text 
Sizej|. Semakin besar thumbnail, 
maka font di jendela kanan juga 
membesar. 


senlof1li 





LANGKAH 5 um 


menutup tampilan Reading Layout ini, klik 
saja tombol (C10se). Dokumen akan 
kembali ke tampilan normal. 


komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 























Cantik ala Matrix 


Ganti wallpaper dan screensaver Anda dengan 


animasi khas film “The Matrix”. 


ahai para penggemar film The 
W Matrix, sekarang Anda bisa 

ber-matrix-ria dengan desktop 
komputer Anda. Sulap wallpaper dan 
screensaver Anda menjadi bergaya 
animasi “karakter berjatuhan” khas dari 
film tersebut. 

Manfaatkan saja program ZMatrix. 
Anda bisa mencomot freeware ini dari 
CD bonus komputerakt!f edisi 73, atau 
download langung dari zmatrix. n3.net. 
O ya, pogram ini hanya berjalan pada 
sistem operasi Windows 2000, XP, NT4. 


LANGKAH 1 san co 


bonus, program ini terletak di folder 
(Software) (Desktop) (Zmatrix)|. 
Klik-dobel file 
ZMatrixSetupNT 1 5 2.exe untuk 
penginstalan. Ikuti tahap-tahapnya. 


Mi Setup - IMatriz 


Selesai Companenia 
Wibidh & 


Area meat Birahi Re reda 


aa Un San MP Sma be ina eka Ta aman you da mal Wan bi 
oo Cikak Mes ma Geba ane meh Ta cambnua 


Aa - 
| Serang? Lomponent 
Me Da Mevaan Doa 








LANG KAH 2 Setelah 


prosesnya selesai, program pun langsung 
aktif. Animasi hujan karakter seperti pada 
film pun muncul, bergerak dari atas ke 
bawah layar. Ikon Zmatrix juga nampak 
di system tray. 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 









AMIN ISVELSNI 


LANGKAH 3 


Hujan karakter baru akan berhenti 


begitu Anda klik ikon Zmatrix 
pada system tray. Klik lagi untuk LANGKAH 4 


menjalankannya kembali. Atur Arahkan mouse ke bagian “Text”, Klik 


konfigurasi ZMatrix, klik-kanan 
ikonnya, dan pilih 
(Configure)|. Boks Configure 
akan muncul. 


(Select) pada opsi “Font:” untuk 
mengganti jenis huruf yang tampil pada 
hujan karakter. Kalau perlu ubah juga 
jenis huruf untuk “Special String 
Font:”., Klik (Character Set| 
untuk mengganti teks “Special 
Strings:”, kemudian | OK). 


Test: 


Font: 


Matrix Code Font Select... 


Special String Font: 


farial Select... 


Character Set... 














LANGKAH 5 anis vca 


bisa mengganti warna font-nya, melalui 
bagian “Colors:”. Klik (Sslect) pada 
opsi “Fade:”, “Foreground:” dan 
“Background:”, Biar cepat, samakan 
warna font untuk special string. Klik 
(Cepy Bem kKegu la tolons| 
pada bagian Special String Colors:”. 





Special String Colors: 


Fade: 


Select... 


Foreground: 


Select... 


Copy From Regular Colors | 


Foreground: 


Select... 
| Select... 


Background: 





Basic colors: 
EA II S5 
NT SN amni 


NON ON ON REGN DN 


Custom colors: 
Hue: |80 Red: 0 
Sat: |240 


| ColoriSolid kami leo 


14 
Green: (128 


r— 
Blue: j0 





Add to Custom Colors 





LANGKAH 6 wara» 


mouse ke bagian “Background”, pada 
“Opacity”, pilih (Transparent | atau 
(Opague |, bandingkan hasilnya. Anda 
bisa juga memilih “Mode” (Bitmap| 
atau (Color). Opsi “Blending” hanya 
berfungsi pada mode Bitmap. 





Background: 
Opacity: 
(e Transparent 
Mode: 
fe Bitmap 


Blending: 
(“ XOR 








Process Priority: 
(High Priority 


(” Above Mormal Priority 
(” Mormal Priority 
(” Below Mormal Frionty 


Ce Idle Prorite (Hecommended| Is 


LANGKAH 7 


Pada “Process Priority”, pilih 
era Pl ory 
(Recommended) |. Tujuannya 
agar beban CPU tak berat. 


Configure... 


File Help 


General | Monotonous Cleanup | Randomized Cleanup | 


Max Stream: 

















| 


IOI S3 AA Bari 
AA AdD 
1 SAH 


atasi DO TO Aram 


ti 


Dn Tu 





Li 


1 Mar alah Mur! ro 


Auto-Start For All Users 
Auto-Start For Current User 


LANGKAH 8 


Utak-atik juga opsi lain di kiri-atas. 
Semakin kecil angka pada 
“Refresh Time:”, semakin cepat 
juga daya luncurnya. Jika semua 
pengaturan selesai, klik ( OK). 


LANGKAH 9 .... 


sebagai wallpaper, animasi seperti ini 
juga bisa menjadi screensaver. Klik- 
kanan ikon ZMatrix di system tray, 
pilih (Screen Saver Options| 
(Set As Screen Saver). 





LANGKAH 10 .... 


juga bisa mengatur agar animasi ini 
berlaku hanya untuk screensaver, tidak 
untuk wallpaper. Klik-kanan ikon, pilih 
(Auto-Start Options |, lalu 
hilangkan tanda centang yang ada. 
Klik-kanan ikon sekali lagi, lalu 
(Exit). Pastikan sebelumnya Anda 
sudah mengesetnya sebagai 
screensaver. 


So su Do 9 tb: 


Configure 

Refresh 

Auto-Start Options 
Screen Saver Options 
Fause 

Hire the developer 
Donate 

Help 

About 

Exit 





komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 














Bikin Pointer Animattf 


Lihat, kini si lebah bisa terbang mengikuti gerakan mouse. #BAGIAN 2-HABIS 


| edisi lalu, Anda sudah meng- S 
gambar lebah yang bisa meng- 

gerakkan sayapnya. Gambar 
tersebut akan kita pakai untuk 
menggantikan gambar panah pada 
pointer Anda. Tapi si lebah ini hanya 
akan muncul pada animasi Flash bikinan 
Anda saja, Iho. Kalau animasinya Anda 
tutup, atau Anda gerakkan di luar 
animasi tersebut, Jaa pointer akan 
normal kembali. 







AMIN ISVELSNII 


LANGKAH 13 


Sebelum Anda melangkah lebih lanjut, 
pastikan gambar lebah benar-benar bisa 
bergerak. Tekan (Enter) berulang- 
ulang, hingga terlihat gerakan si lebah. 





LANGKAH 15 





Munculkan panel Library dengan menekan 
(Ctrl) # IL). Panel tersebut akan 
muncul di sisi kanan. Dari panel 
tersebut, klik-tarik symbol (Kursor) 
ke tengah area kerja. 








LANGKAH 14 


Sekarang, kembalilah ke Scene 1, yakni 
jendela utama untuk tampilan animasi 
Anda. Klik (Scene 1) di atas panel 
Layer. 





animasi 
A | 5 seng PA kursor 


# mw Timeline 





EF! Layer 3 


Ir, Laver 1 


LANGKAH 16 .. 


(Free Transform Tool) pada 
Page lalu ubah ukuran gambar lebah. 
Ukurannya terserah Anda, yang penting 
terlihat jelas di layar. 








komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 





LANGKAH 17 zaan 


| untuk memunculkan panel Actions. 
Ba panel tersebut, ketik perintah 
berikut: 
onClipEventlenterFrame) £ 
“y3- . root. ymouse: 
X5 root. xmouse: 
Mouse.hide (): 








LANGKAH 18 ... 


kini Anda bisa menghiasi animasi tersebut 
dengan berbagai gambar. Klik menu 


set Ne an Nae dan 


kini Anda bekerja pada Layer 2. 


LANGKAH 19 


Masukkan gambar Anda dengan 
mengeklik menu (File) 
pampece Nb ote ES 
Stagej. Pada boks dialog yang 
muncul, cari gambar yang Anda 
suka, lalu klik (openj. Ulangi 
cara ini dan sisipkan gambar 
sebanyak Anda suka. 


LANGKAH 20 


Agar pointer animasi Anda tetap 
berada di atas gambar-gambar 
tadi, klik-tahan (Layer 1) 
pada panel Layer. Lantas, tarik ke 
atas Layer 2. 


animasi" 


| - scene 1 


KOK BISA? 


Mari tengok actionscript pada 
Langkah 17. Karena gambar 
(symbol) Kursor disisipi perintah 
onClipEvent(enterFrame), maka 
setiap kali gambar tersebut 
dijalankan, perintah yang diapit 
tanda f Y akan dieksekusi. Perintah 


. yuntuk menentukan posisi 


vertikal gambar. Nilai y ini sama 
dengan root. ymouse yang berarti 
posisi vertikal gambar sama 
dengan posisi vertikal pointer. 
Demikian pula dengan x- 

. root. xmouse, untuk mengubah 
posisi horizontal lebah agar sama 
dengan posisi horizontal pointer. 
Sedangkan perintah Mouse.hidel) 
dipakai untuk menghilangkan 
gambar panah pointer. Tak 
percaya? Coba Anda hapus tulisan 
Mouse.hide() dan jalankan animasi 
tersebut. Dijamin, tombol panah 
pointer akan tampak mengikuti si 
lebah. 





LANGKAH 21 ... 


sudah jadi. Untuk mengetes animasi Anda, 
tekan kombinasi kunci (Ctr1J) - 
(Enter). Kini, setiap kali Anda 
menggerakkan mouse, pointer yang muncul 
adalah lebah yang menari. Kalau tidak 
demikian, coba Anda cek lagi penulisan 
script pada langkah 17. 


»dia Flash MX Professional 2004 - animasi") 


New Symbol... Ctrl-F3 


3 Pama ana aa ea aan, 
Par aa ea 
Timeline Effects bh Layer Folder 


Motion Guide 


EN 








Frame 
Keyframe 
Blank Keyframe 





Create Motion Iween 





Ora 


i aa An. ra at 
0 Oi Shika Pia Ope Eater Library... Oli aed 
F 


Shdt#F13 


Sir 











komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 
























ickPerk cukup mujarab untuk 

mengelola dan mengolah gambar, 

meski fiturnya tergolong simpel. 
Tenang deh, fitur standar seperti mode 
tampilan slideshow atau pengaturan 
wallpaper tersedia, kok. Format gambar 
yang di dukung antara lain: JPEG, GIF, 
TIFF, BMP, PCX, WMF, TGA, dan 
masih banyak lagi. 38 


LANGKAH 1 sasa 


CD bonus komputerakt!f edisi 73. Cari 
folder CD Bonus 7.NSoftware/Grafis 
WicPerk 4.2. Klik-dobel file 
picperks.exe. Ikuti wizard penginstalan 
sampai selesai. 


PicPerk 4.2 


End User License Agreement 


By receiving and/or using this Nsdai Software ("Nsdai"") software, you accept the 
following agreement. This agreement is a binding legal agreement between Nsdai 
and the users of Nsdai software and products. If you do not agree to be bound by 
this agreement, remove this software from your computer now. 

1. Free software 

This software is free and is also freely distributable. 

2. Distribution 


(e | agree 
(“ Idont agree 


Cancel 


LANGKAH 2 .... 


aplikasi Picperk lewat menu Start. Jendela 
kosong akan muncul di layar. Karena 
gratis, maka di bawah toolbar akan 
muncul beragam banner iklan. 


« Back 


FREE Emotisn Icons for your mali! 
“ii 


po 5 po Da 








komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 








Mengelola dan 
Mengolah Foto 


Aplikasi alternatif untuk ACDSee, gratis. 







LANGKAH 3 saru, 


dengan ACDSee, Pickperk hanya bisa 
menampilkan sebuah foto atau satu folder 
berisi foto. Untuk buka folder, klik 
(File) (Open Folder) atau tekan 
(F9). Lantas pilih folder foto/gambar 
yang akan Anda buka. Klik (OK). 


Open Folder 


Existing | Recent | 


Folder: 


D:Gambarfun 


#7 Download 
(G5 Driver 
5/5) Gambar 
(5 bursa selular 
(3 Fuji studio 
Kam fun 
ID lainz2 
(pernik 
515) ponsel 
(5) alcatel 
(G3 ericsson 
(3 lain-lain 
D 
(WS motorola 


LANGKAH 4 ara mc 


gambar/foto akan muncul di panel kiri, 
sedang jendela kanan untuk menampil- 
kan gambar. Klik salah satu file, maka 
tampilan foto akan muncul di jendela 
kanan. 














(View | 


LANGKAH 5 ana sa 


mengubah mode tampilannya ke 
bentuk thumbnail dengan mengeklik 


mrhumbnatis|. 


M PicPerk 


File Edit 


— bl 


MCM Image Colors Tools Help 


Image 
List and Image 


Full Screen 


AMIN ISVELSNII 











LANGKAH 6 uu 


menampil-kan satu gambar saja, klik 
(IView| (Image |. Sesuaikan ukurannya 
dengan besar jendela dengan menekan 
pasar 


AN Oka kian Ter pam ai 
IL — 


LANGKAH 7 soap 


gambar ke atas-bawah? Klik saja 

(Image) (Flip). Membalikkan gambar 
seperti pada cermin juga bisa, klik 
(Image) (Mirror|. Untuk memutar 
gambar secara manual, klik (| Image| 
(IRotate). Pada boks Rotate, atur 
derajat putarnya, lalu klik (OK). 


BM PicPerk 


Akal Fip 
| Rotate,., 


Crop 
Fesize,,, 


Rotate 


angle: Left 


Ta 


OK N Cancel | 


LANGKAH 8 Aplikasi ini 


juga punya fasilitas untuk memperbesar 
gambar. Klik (Image) (Resize...J. 
Atur ukuran resolusi yang Anda 
inginkan pada kotak isian “New 
width:” (lebar) dan “New height:” 
(tinggi). Beri centang (Kcep aspect 
ratio) agar hasilnya tidak terdistorsi. 
Klik (oKJ). 








Resize 


Actual width: Actual height: 


Mew width: 


Mew height: 


| ANU IN) | Fa0 





LANG KAH 5 Pickperk 


juga menyediakan sejumlah efek gambar, 
seperti blur, mozaic, noise, dan 
sebagainya. Klik (Image) (Filters/|, 
lalu pilih satu dari 11 efek yang 
tersedia. Atur setelan efek pada boks 
yang muncul, lalu klik (oKJ. 


Mosaic 


Block size: 


LANGKAH 10 ... 


akan tampak cembung dengan efek Pinch. 
Klik (Image) (PinchJ, lalu atur 
kecembungannya pada boks dialog. 
Ada juga efek Ripple untuk membuat 
foto tampak bergelombang. Gunakan 
Perspective untuk mengatur perspektif 
foto, dan Swirl untuk memunculkan 
efek pusaran. 


a 
- 4 La 


Ripple... 





LANGKAH 11 .... 


juga bisa Anda atur. Klik (ColorsJ). Tools 
yang tersedia untuk pengaturan warna 
antara lain Brightness (pencahayaan), 
Contrast, Gamma, Hue/Saturation/ 
Luminance, dan Red/Green/Blue. Atur 
kedalaman warna pada opsi (Color 
Depth). 











Brightness... 

Contrast,., 

Gamma... 

Hue / Saturation | Luminance... 
Red / Green / Blue... 


ZE Emotion icons for you 


THINKING... 


2 Colors (1 Bit) 

16 Colors (4 Bits) 

256 Colors (8 Bits) 

True Color (24 Bits) LT 


LANGKAH 12 -. 


yang terkait dengan warna juga tersedia. 
Klik (ColorsJ, lalu pilih satu dari tujuh 
opsi efek berikut: Concave Parabolic, 
Convex Parabolic, Egualize, Gray Scale, 
Negative, Red Eye Removal, dan 
Solarize. 


Color Depth 


Concaye Parabolic 
Convex Parabolic 


Color Depth 


Concaye Parabolic 
Convex Parabolic 
Egualize 

Gray Scale 
Negative 

Red Eye Removal 
Solarize... 





LANGKAH 13 


Tampilkan gambar dengan mode slideshow, 
Idik'tocisj' (ISTideshow. Ik 
Centang gambar-gambar yang akan tampil 
dan atur menu “Options”. Untuk memilih 
transisi otomatis, klik (Automatic 
advance), tentukan jeda waktu 
transisi pada kotak isian “seconds”. 
Klik (Start). 


Slide Show 








LANGKAH 14 


Gambar bisa Anda set menjadi wallpaper. 
Caranya, tampilkan gambar secara utuh, 
lalu klik (Tools) (Set Wallpaper). 
Untuk me-reset-nya, klik (Tool1s| 
|Remove Wallaper)|. 


Colors Misa 


1 21 BE Sida So: 





EGA ios for 
Remove Wallpaper THINKING... 


Clear List of Recent Folders 


komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 














Bikin Situs 


dalam 10 


Gunakan layanan pembuatan situs 


pribadi dari penyedia lokal. 


elum punya situs pribadi? Manfaatkan layanan 
dari www.namagu.com. Situs Anda akan 
beralamat di http://XNamaAnda?.namagu.com. 
Cara pembuatannya gampang dan cepat. Desain 
tersedia, ada yang gratis, ada pula yang berbayar. Ini 
panduan untuk memanfaatkan versi gratisannya. BEI 


ki Be as ae 


Sratis Wes site dan Design 14 Gratis!!! 


ba daa Sabar Pedia ab 
bela Pawan aman PES Or 
app ate 


Diher Services 


Kunjungi: Ha 
Dagelan Tiada Inti 


Hanya di 
en ah ul 


LANGKAH 1 ana 


situs www.namagu.com, kemudian untuk 
mendapatkan situs pribadi gratis, klik 
tombol (Sign Up Now!!!). 


LANGKAH 2... 


lengkapi formulir pendafataran yang ada. 
Anda bisa memilih nama domain yang Anda 
inginkan, asal belum diambil orang. 
Klik (Sign Up) untuk mengirim data 
Anda. 


— 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


Pegang Lela di ata er el 
Bala dmba mimria 











Menit 


AR 









LANGKAH 3 


Sistem akan secara 
otomatis mengirimkan 
kode aktivasi ke 
alamat e-mail yang 
Anda gunakan pada 
saat mendaftar. 
Bukalah e-mail Anda 
untuk mengetahui 
kode aktivasinya. 











Aa 











s ea - 
aa 





AT Si an me aa hi Mp 
an —5 | 
Kerana maan 


ni 


Ek Erma 


an Be 
1 Fida aka Wah Ba hid Ofinga 

Add ta Add 
Tri, 19 Fak 2004 OLlidIdiog “opbD 








AA un ae 

















Datar 


Mamagu Id  dibyana. Nana. CO 
Kode kerivasi ")j a 





ktau Klik link dibawah ini: 


Angan langkah Mengedit Meb3itr Ark 
- Rasikkan 





kode AkKLiYasi dlalaa 





Silahkan Lagin pada Nama Ni 
D. Tamara. com 


Jang Mahisa, 





JIN 









AMIN ISVELSNAI 


LANGKAH 4 


Selanjutnya, masukkan kode aktivasi 
tersebut pada kotak yang tersedia, lalu klik 
tombol (Kirim). 


ai ra 


Diker Services 





LANGKAH 5 


Beberapa saat kemudian, situs pribadi 
Anda akan aktif dan bisa diakses. Tinggal 
mengisi halaman situs tersebut 
dengan info dan foto Anda. Masuklah 
ke halaman anggota melalui menu 
Namagu Manager di sebelah kiri. 
Masukkan username dan password, 
lalu (Login). 





Namau Manager 


Pii | 


PN Sena 


Males mangga bontang lebah Umat Kapal sunda aan odais benalah asleaai 
iii mam (ik. bp dinar ma mua map mi 
Kadar, Work Sina Ada sada ak 


Langk ak bagi ab Bebi sate 
Ef. Matik men bata asia Mimtargan Madani kes awaferesa al at 


EL la enaga Maba, Meiba aoi | Iesik din sanji Hobi di Pak ena dak 


Io Makati an it Pap pada dpn rara 
di) Laka sean bai ar adala, makanan lih Lot delete 


Pet ad 


Other Services 


LANGKAH 6 


Selanjutnya, klik menu (Manage 
Website, lalu klik (Manage). 


om Intoareet H uphores 


TIPS 8 TRICKS CONTAKT US 


General Information 


Anda Telah Jow NamaGu Member Tanggal 
Web Site anda telah dikunyung Sebanyak 
Web Site anda menggunakan Style 

Status Pada Mamagu, Share 


Ys 


aster. aha 
Wek.hare 


di Ored saree (Daplii ai 


da, ahgi ant mempasin 
(Le sooge (rn Aakaoeven Anavata «Fa Care Maria (Fltames » #fiCusanon FT Mrihsoni 


SITU AMMY 


ices 


TOP AKI TIPS & TAITKI DOSTATT Uf 








Arda mergunga 1 bedah itik. Untok menambah pikhan Seele pdahkan klik Sis, Uabuk 
Sei ahage Web Ibadah dilahkan kbk Pasape pada Sora dibasahi ifa 


Watie 


Beguarament 
Picture 

Page Lirik 
Biss Sound 
Bad From Web 
Far Perganai 
Far Bari 
Default Tania 





LANGKAH 7 sersanan 


dua foto atau gambar favorit Anda, 
ukurannya 190 x 150 pixel, dengan 
besar file maksimal 25 KB. Gunakan 
aplikasi pengolah foto untuk 
menyesuaikan foto Anda dengan aturan 
itu. Jika sudah, upload foto tersebut 
dengan mengeklik ( Browse). 





Dihar Services 


ba Pita | Po eenetar 
- 











LANG KAH 8 Masukkan 


judul situs, kata sambutan, serta polling 
untuk pengunjung situs. Kemudian, 
klik (Update). 


Bian dar & Tak Dengar 
tiki Ep serena dara. Seneng emak LI ban 
U bregaa di 2. Pahlawan Tenangan 10 Jaksa, jk 
: Aa kanRtak aa aa lu ni 
Jaa 


Ira ea permai pareg Iban alah Papa 
Megan PM, Plak alone pabean eko Iis ubin - 


| Tears Lino 
an! 
kiai 3 
Lara 3 
Kar 
lak 5 


Falling! 


MPa 








Piaorilakaus! 
Buriat Paling Te Dera Na Na 


Pe | na 


Panjat Lee Chu Tia blank 


| Arga Tak Dinypana - Microsolt Intarmnet Ceplerar 
Uks Cdi View Taroies Too He 


HB . & . @ is) m | 3 


Back Tae Bhapi Asiresh Home Sek 


LANGKAH 5 Jika 


prosesnya berjalan lancar, Anda akan 
melihat pesan “Website calamat situs 
Andaz- Berhasil di Update!”. Klik menu 
(Logout) untuk keluar dari halaman 
pengaturan. 











tiri & Takiti Kesatu 


tar 





Website http Adian yanasnamaguoom Berhasil Di Update!!! 


kah Pesta 


Fsphir Phesia 
kabar Pa, ea Pp eak ah da Eh 


sn mna berantai Ioi bapa dukefa baba meesengar 
In maa serba pg Bian olah Pipa 
Tega Da, Pe iba pes aa ala ba sii iban 
aa Paman ana sita alga tnbaah 
Fasemria Diakal 
jera 1 Sega HP eren katana ik If pama 
Landa T Pep 0 ema ondel anami 
lara 9 Bapa pemalas ab iba og 


bai ai 
Lari 5 Bp 2 Dera elite apa care, 


Pallisg: 
Gaebaa 
Fa 3 
Pasi 
Fadil I 


LANGKAH 10 ... 


situs Anda sudah jadi. Anda bisa 
mengaksesnya dengan mengetikkan 
alamat situs pada boks “Address:” 
dalam web browser. Foto, kata 
sambutan, serta polling yang Anda 
buat terpampang di sana. 
Pengunjung situs bisa mengirim e- 
mail kepada Anda melalui formulir 
yang ada. Anda juga bisa ngobrol 
dengan pengunjung melalui fitur Live 
Chat. 





3 8 S3. 


Fasha Media History 





Babes | Tt Arun cemaran remang nan 








2 aa fisfata «Pu Cus Maria (HlGames «F3 Customem Mp ulonl So 





Mamaku Arya Tak Dinyana 
Biasa dipanggil Arya, Sekarang umuku 1,5 tahan, 


N bentinSaris teman bawak jalan ibu, bemansbeonan bia fenerapilr 


Ih 


(Ini sibus pertamaku yang dibuasin oleh Fapa. 
Tunggu ya, jika aku gede nanti abu akan buat situs 


Mail His Hen 


Mama 
Email 
Subjek : 
Posan 
Polling 
Mainan apa yang paling 
karun sukar 
 Bakikmobilaa 

haneka 

Rabot 

Mainan Taman 

Raganarok Oenlina 


Ce 
La 
Ce 
Ce 


Lime Chal 


203.198.109.45: 


Haiii 


DO Pa ab rt br H 
Mas juga, Ira flag yk 
















































































komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 











Transfer Video ke 


Nikmati gambar hasil rekaman video Anda langsung dari PC. 

















unting hasil rekaman video Anda di PC. Sebelumnya, Anda tentu perlu 
mentransfernya. Yang Anda butuhkan hanyalah sebuah video capture card, 
kabel konektor kamera ke PC, serta software pengolahnya. Kali ini kami 
memakai program Sonic MyDVD untuk mengolahnya. Kie 


LANGKAH 1 


Siapkan kamera dengan kaset 
rekaman yang ingin Anda 
transfer ke PC. Gunakan 
tombol (»5) atau («) 

pada kamera untuk 
menentukan bagian yang akan 
Anda transfer ke PC. Gunakan 
kabel output dari kamera 
video dan hubungkan ke PC. 


AMIN HISVELSNI 





ag LANGKAH 4 


, PA Rani PL Gambar dari kamera 
Sa | tidak akan tampil bila 
Pl bala Rul kamera tidak 


terdeteksi oleh PC. 
LANGKAH 2 Pi 3) Untuk mengatasinya, 
Bukalah program Sonic MyDVD. Pada klik tombol 
menu awal, klik menu (Video (Change...) untuk 
CD), kemudian (Create or membuka boks dialog 
Modify a Video CD KA : beng rana Change Device 
Project ik IG Sia Capturing medapatkan Settings. Pastikan 
FF sed Op Ta Mau | jenis kamera (Device) 
Ba Kia | dan kabel 
sambungannya 
(Source) tepat. Jika 
Belah kabel koneksi yang 
& Kuman. Mac kn Pt Anda gunakan adalah kabel berwarna 


| | kuning dan putih, maka klik (Video 
Te" Menyamanihisgedapbasmpad LANGKAH 3 Composite) pada pilihan “Source:”. 


es ria Sip Het de dpi 10 Peta Kera risa oa 


j 3 - 1 
Welcome to Sonic Moo! S3 kamar 1 merasa areal ar dara CO 








Pastikan kamera video dalam 


keadaan “on”. Klik menu LANGKAH 5 
(Capture), sampai muncul boks Transfer 





dialog Capture. Jika PC mengenali gambar dengan mengeklik (Start 
kamera video Anda — tandanya, Capturing) dan pencet tombol (Play) 
gambar tangkapan kamera pada kamera video. Durasi proses transfer 
| Binate ar Idodify 2 Video CO Projasi muncul di layar PC — loncatlah ke dan besar file-nya dapat Anda lihat 
| Maa YO Uang ear valen Sereo, Palem ja Langkah 5. Bila tidak, lihat pada bagian “Recording Information”, 
: | AA Langkah 4. di kanan-bawah boks dialog. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 













Ke md es 





Ola peseilra dung vida 


Pete ME Lalang pena eaarag Cbp . 
om al bekahtar Aa NN 


LANGKAH 7 


Klip yang Anda transfer muncul 
Sunting klip tersebut dengan 


Pada boks dialog Trimming 
presentation, geser-geser 
marker-nya untuk 
menentukan awal dan akhir 
klip video. Klik-tarik simbol 
berbentuk tangan untuk 
mengubah tampilan 
thumbnail-nya. Klik (OK). 





























LANGKAH 6 s... 


selesai, klik (Stop Capturingl, 
otomatis muncul boks Save As. Tentukan 
nama file dan letak penyimpanannya, lalu 
klik (Savej. File video itu akan 
berformat MPEG dan bisa Anda putar 
di Windows Media Player. Untuk 
mentransfer gambar lagi, ulangi 
Langkah 5. Akhiri proses capture ini 
dengan mengeklik (Done). 


Merukad ecd ak Term jai, cd ga Terasa yod aa 


BI Ec 








pada menu utama Sonic MyDVD. 


mengeklik-ganda gambarnya. 





LANGKAH 8 Kembali ke 


menu utama Sonic MyDVD, beri judul klip 
tersebut. Klik-ganda kotak judul dan 
ketik judulnya. Simpan proyek klip ini 
melalui menu (| File J (Save). Klip 
tersebut tidak tersimpan dalam file 
proyek, Iho. Lihat Langkah 10 untuk 
membukanya. 


LANGKAH 9 urus 


mentransfer klip video ke dalam CD atau 
DVD, klik tombol (Burn) di bagian bawah 
jendela Sonic. Masukkan CD atau DVD 
kosong ke dalam drive. Pastikan DVD- 
RW drive atau CD-RW drive yang Anda 
gunakan tertera dalam boks Make Disc 
Setup. Masukkan jumlah salinannya 
dalam kotak “Copies:”. Klik (oOK1, 
tunggu prosesnya. 


1 (Pemanas mebaci eco ala mpasad and Era mumba cl 
Depan Ye Moukel bu ba run 


Dame (LINA # 


Copas: DT To Write Spomt Dur ”| 
RA 


LANGKAH 10 


Tampilkan klip video tersebut. Caranya, 
buka kembali program Sonic MyDVD, klik 
(Video CD| (Create or Modify 
a Video CD Project |. Klik menu | 
File | (Recent Files| dan pilih 
klip video yang Anda buat tadi. Anda juga 
bisa memutarnya dengan Windows Media 
Player. 





komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 











Data-data penting di PC aman 


dan Anda pun bisa tenang. 


ecamanan data selalu menjadi 

masalah krusial, karena penting 

sifatnya. Lindungilah data di PC 
Anda dengan memakai program enkripsi 
448 bit. Salah satu program yang bisa 
Anda manfaatkan adalah Cryptainer LE 
4.0.1.0. Software ini akan membuat virtual 
drive baru dimana Anda bisa mema- 
sukkan semua file penting ke dalamnya. 
Download-lah dari www.cypherix.co.uk 
atau dari CD bonus komputerakt!fedisi 


LANGKAH 1 usa 


freeware berukuran 2,1 MB itu ke PC 
bersistem Windows 98/NT/ME/2000. Klik- 
dobel file cryle.exe, ikuti proses pengin- 
stalannya. Program akan terinstal di 
folder CNProgram FilesVCryptainer LE. 
Begitu selesai, klik (Finish) dan PC 
akan restart. 








Seleet Ihestinatian Disrtnry 
ee shoes Cola Lb be ritaled 


Sembeta Kitpes Dibedeng #erbn yataa mek Tekan eyes TU Up re orerladerd. Umr cit, Heo, 











(5 Iibeneon 
TA) Aooetoossg 
OECD Sjehera 
Ades 
(1 Ahend 
(C1 ASUS Tek EP) 

| 2 oi "| 

Tika peron epunei Oi lema LB MD of dik rasa, 

13 Setup - Ciyplamm LE A 1 b Ea 


Completing the Cryptainer LE 


celup Ward 


Ta pair the retakan Of Deptan LE Setup musi asi 
pu Compde Would you Ika Oo kesat naa 
&' (ra Pe dal 


CO Mo, Dodi terias the computer latar 





CRYPTAINER 








Ea 


LANG KAH 2 Jalankan 


Cryptainer, klik (Start) (Programsi| 
(Crvyptatner | (Civptaincer IE ik 
Program akan langsung membuat file 








komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


Specify Cryptainer Volume Details 


Cryptainer will now create a special disk volume for you. Although Cryptainer 
preselects a file name and location for you, it is recommended that you use your 
own file name and location. 


Enter File name to use for the Cryptainer volume (please read the note above) 


(ewanpowsisysTEMicxi! 705 : Browse... ! 


Sa 


Enter Wolume Label: (Crvetainer This volume label will help“you recognize 
a loaded volume 














cx11705 untuk virtual drive di S 
C:Windows“Systemi. Ingat nama file 
dan lokasi ini atau klik (Browse) 
untuk mengganti nama dan lokasinya. 


LANGKAH 3 w.. 


nama virtual drive tersebut pada kotak 
“Enter Volume Label:”. Ukurannya terbatas 
10 MB saja. Ketikkan password untuk 
membukanya pada kotak-kotak isian di 
bawahnya. Klik (Proceed to 
CreateVolume |), dan klik (oKJ) pada 
boks yang muncul. 











t 


Te — 
T peci Cipplamnes Volusa Deli 





Sprei Gan in eps dak tenun Tor you Alheagh Greplasrer 
AN ni ni t B 





Erie ba Mar do ui Per ie aren alun (please read The nabe alone) 








aa en MO Boost | 
Enber Wolumse Lebat Dea aa Tit ta “ra "la Ea pi 
Ii keaka abur 
(ipb ola pilie dedareel (MAT fi Ul ea j3 
DM Fi MEN 


Padang or the Orypbainesr oli Jenar 


Yaris Pai (- 1 ai) 


Naa Nan Tea Sen bulan 
Peang is Is ear Tor yo 0 memeberikan la Coin 
compuber bo gue In perticukar aro Wonda Or phim Tempe ani kangen 


canosi | beo | 


LANGKAH 4 .... 


dialog Cryptainer Tips akan muncul di 
layar, hilangkan centang pada kotak 
(Show Tips on Startup). Buka 


ba NO cheneotan in kengih 











Procend to Croafa Valuma 


AMIN TISYVELSNII 

















su 
batin KA Pemeia | 15 Palaa (amp | 
Saman 
- Se 
F3 aa 
ala Ya Yen FS 
—p L 
2 “aa | karam 
aya 
ha, si 
Tata 
an pi 
Ab 
ta 
2g oi 
EN Pengaasa 
pa | 
—i 
aa ta 
tmn 
Bima 
PP) 
, | 
Ap mesra aa Ii 
DP easi II 
a 
date mnta | Je tan Lapar 





Windows Explorer, copy-paste folder atau 
file yang akan Anda amankan ke virtual 
drive buatan Anda tadi. 


LANG KAH 5 Daftar files 


dan folder itu akan tampil pada program 
Cryptainer. Klik ikon (Unload) untuk 
menyembunyikan virtual drive tersebut. 
Drive tidak akan tampak pada 
Windows Explorer. Agar Anda bisa 
melihatnya lagi, klik (Load), dan 
masukkan password pada Langkah 3 
tadi ke kotak yang muncul. 








Cryptainer LE 
File Edit Wiew Tools Window Languages Help 


OGa 











View in Explorer Load Unloa Secure Email 
Iga 10 mb not enough? Buy upgrade... | (C Recommend to a frid 





S$|xXe ss ciela 


DSCNO003 567 KB 


LANGKAH 6 aus »:. 


membuat virtual drive baru dengan 
mengeklik menu (Tools) 
(Additional Cryptainer 


























Volumes). Pada boks yang muncul, 
klik (New Volume). Lakukan persis 
seperti pada Langkah 3. Ingat nama 
file dan lokasinya, atau ganti saja 
dengan lokasi lain. 


LANGKAH 7 umum 


melihat daftar virtual drive yang ada, klik 
menu (ToolsJ| (List Cryptainer 


Drives |. 
Cryptainer LE 
File Edit View | Tools Window Languages Help 


Pa 


Isa Additional Cryptainer Volumes... 















List Cryptainer Drives... 


Iya 10 mb noi 


ea Ercyp File to Send by Email... 








8 Options... 


LANGKAH 8 sormesan 


untuk me-/oad salah satu drive, klik 
Tecisi” Additional Cryp tan 
Volumes |. Lanjutkan dengan mengeklik 
Pare Load Aa Cryptatner 
Volume...|. Panggil file dari virtual drive 
tersebut, dan masukkan password untuk 
membukanya. 


















Load a Cryptainer Volume File 















Is) Cv6.dll 
5 Ctimon.exe (| cvw32.dll (s1D3 
(SJ cu3a.dll fan) cxi1 705 (8103 
(2) cr3932.dll |Ejexit 7051 (J03 
(8) Cu3dv2.dll (| d3ge.dil Is) Da 
fan Ctype.nis Is) 03dimdll Elba 






File name: 


Files of type: fat Files (“) - Cancel | 


LANGKAH 9 .... 


Cryptainer lebih lanjut. Klik (Too1s| 

















Cryptaimer Options 


Hat Key | Advanced | Loading | 


Hot key for Cryptainer: | None “ | 


SepiDaban. itisno longk 
you minimize it. 


Ok 








X Lancel | ? Help | 








(Option|, sehingga muncul boks dialog. 
Pada tab (Hot KeyJ, pilih tombol cepat 
untuk membuka Cryptainer saat keadaan 
minimize. Klik tab (Advanced) untuk 
mengatur keadaan minimize dan 
shutdown. Tab (Loading) berisi 
pilihan untuk mengaktifkan boks 
pilihan huruf drive saat me-load sebuah 
drive. 


LANGKAH 10 ... 


akan mencoba mengenkripsi file Word 
berekstensi RFT (Rich File Text). Klik menu 
(Tools TEnerypt Pile to Send 
by Email). Teruskan dengan menge- 
klik tombol (Browse) dan pilih salah 
satu file yang akan Anda enkripsi. 





sio) aj 





Mr Document Hands Ita 


be ST kai 


Tu. 






— aa AL MICAFUA Of 
BE sr Bow GL Chai 
BA HP LAS PASO0E O 















Files reserar Handheld Peieua 


Al Fee (7) 


LANGKAH 11 sm 


password, lalu ketikkan petunjuknya pada 
“Password Hint (Riddle)”. Sebaiknya, 
biarkan opsi (Lcave the original 
file alone), sehingga file aslinya 
tidak hilang. Sesudahnya, klik ( Crsate 
knerypted Ser Eixeract or 
(EXE) |) dan klik (Encrypt File). 
Klik (Close) untuk menutup boks, 
akan ada konfirmasi mengenai 
keberhasilan prosesnya. 















NN. morepa File bo Sand bp Oma 
Fiber Fibes hlama ba Fricaypd 
3 Ma ti - | 


Pain har Eneryplion | 





yerey Penawar | 


Pagenasanai (ra (Pbelatei peta ada di genggaman Anda 


Pasi kn "goa wear Lio teri ie “perigra Tbr 
35 nee Un gara Pia aan 
Ke Koe to Giga Pe ear mubebidul Sracr plan 











Per lan Campne3s lha Subau Mle id Koor 


ja troada Saba ya Self Eraolot DEK) | Wikan laa 
ki 


(5 nerin Fln | etoncataat X ce | 


LANGKAH 12 ... 


Windows Explorer, file hasil enkripsi 
berekstensi SIT, sedangkan file ekstaktor 
berformat EXE. Misalnya, file Handheld 
Rescue.rtf setelah terenkripsi menjadi 
Handheld Rescue rtf.SIT dan Handheld 
Rescue rtf.EXE. 




































































































B1 Exploring - Temp 
File Edit View Go Favorites Tools Help 
Ss,» a| Xx Aa | mw 
Back Forivard Up Cut Copy Paste Undo 
Address |) CAMy Documents Temp 
Folders Xx 
(FA Desktop af (P8 #Handheld Rescue.rtf : 
5 z3 Mp Computer F1 Handheld Rescue rtf.exe 
1-es 35 Floppy ("| Handheld Rescue tf.sit 
—- 3 Prampok | 
: (9 anti 
EC) Down 
C9 game: 
E- 3 Mp Des 








LANGKAH 13 


Microsoft Word tidak bisa sembarangan 
membuka dokumen seperti itu. File 
tersebut baru terbuka bila Anda 
menjalankan file exe-nya dan memasukkan 
password yang sesuai. 








lo Kane  Handhokl Resa il 


Sekoot tie precocdira tua muaes: yen donumen neadabla. 
Teit erooding: 


“aa 3 


Free 





MMR LA UT JU seljuuLujs lalu ada di 
pengyan airud Donna Do Doli Don bni bi Doi 
poooo0O 


DOfjanthela Rescue. CE 000 esek Ul: 

Bi too Gee Er TMT din DA ealesi Tahi Eri Teo LO tai 
UE, DE Lang AEn Lah Tak Tie 2 Tee ide IM Oma ki, " Sotadaas ani Ata ra 
Pn aa alyaln an hana Bayi 
TA 
knpa 








Pesen 








KIRIM VIA E-MAIL 


Anda bisa mengirim file yang 
terenkripsi tersebut mealui e-mail. 
Sertakan file SIT dan EXE dalam 
attachment, lalu klik (SentJ. Penerima 
dapat membuka file tersebut dengan 
menggunakan password yang Anda 
berikan. Kalau administrator server 
tak memperbolehkan pengiriman file 
EXE via e-mail, maka kompresikan 
saja menjadi format ZIP dengan 
memakai program WinZip. 





ME he Kesbag IBI: 


De bd Ama Intel Fponat Todi Hondge Het || 


an 
ln MN 
Saat da Periang 


li Ale dokuman yang kamu perukan, Sorry ab untuk 
membukanya harus padu bersusah payah kamen telah aka 
Bra ra den nan aji 


tik Cunas, 


Balam 
kangmar 











Ce Kiat Tua Id Madu SH eclng 


Ti en nk hap bat epapa di beban Yaa 
Ka EA soni 1— bawa genersied by Cyobarie# Cryeisirar 


ane Ii 


Wa Ska Ki | 


MA 3 aan 











komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 














Bingkai Jendela 





untuk Foto Anda 


Utak-atik foto, sehingga tampak seperti 
Anda ambil dari balik jendela. 


ari bermain-main dengan program Paint Shop Pro. 
Kita akan menambahkan bingkai jendela pada 
foto. Hasilnya akan seperti foto yang Anda ambil 
dari belakang jendela. Cara membuatnya mudah. O ya, 
jangan praktikkan dulu, karena panduan ini baru tamat di 


LANGKAH 3 


Buka sebuah gambar 
yang akan Anda 
Import tambahkan bingkai 
Export jendela. Klik-kanan 





“5 Jasc Paint Shop Pro 
SEN Edit View Capture Help 


MAN « Lan 
& Open... Ctrl-O yaa Palette 


FBS Browse... Ctrl--B 


EF Batch Conversion... gambar tersebut dan 
Ai Copyl: | 
MERE, Pindah ke jendela 
2 jo283881.gif gambar pertama, klik 
Rena menu (Edit) (Paste) (As New 
Layer |. 


Exit 








LANG KAH 1 na 


lembar baru, klik (File) (New...) 


o Image Dimensiong-—— 


Widh (Am 


Height | 400 


Resolution 172 


cImage Charactenstics: 


Background color (White "| 


Image type (16.7 Milion Colors (24 Bit) 


'Pisels " | 
|Pixels #inch | 


Memor Regured: 351.6 KBytes 


LANGKAH 2 


Setelah muncul boks dialog, isi kotak 
“Width” dengan nilai 300, dan 
kotak “Height” dengan nilai 400. 
Klik (oKj. 


rt 


3 Bu Teparani Teladan Ini Oa 








komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 








AMIN ISVELSNAI 


LANGKAH 4 samar 


akan muncul sebagai layer baru. Pada 
jendela Layer Palette, klik-ganda 
(ILayerl). 





dapt Padan « Layeri 








LANGKAH 5 saw 


muncul boks dialog Layer Properties, 
ketikkan nama Iayer kemudian klik ( oKJ. 


Layer Properties 


General | Blend Ranges | 


Layer 


Name: (Ruangan dalam 
Blend Mode: (Normal x| 


Opacity: 100 Ts 


Group: jo 3 :| 


Ik Layer is visible 


|” Lock transpareney 


Mask 
IV Mask is enabled for this layer 
IP Mask is locked with layer 


(” Auto Proof 


Cancel | 





“s3 Jasc Paint Shop Pro - |iImage1” 1:1) (Kuangan dalam)| 


Ng File Edit View Image Colors MENSAN Selections Masks Capture Windj 
D& | S& DD 2 Er  ClNew Raster Layer... 
LI New vector Layer... 


New Adjustment Layer 


Basic Colors 


Duplicate 
Delete 


Properties... 


PRP 


Matting 


Custom Colors 


» Tebar 


Arrange 
View 


Merge 


Add Custom 


Current Color 


Old Color 
Red jm Hue: 3 
Blue: jo Light (Oo jo 
HTML Code: (konoooo 
Cancel | Help | 


Layer 2 - "Ruangan dalam" Ctrl--2 
Layer 1 - "Background" Ctrl--1 





AOSOFYASBNANN AE 


sebelah kanan layar. Klik salah satu warna, 
hingga muncul boks dialog Color. Pilih 
warna sesuka Anda, kemudian klik ( oKJ. 






LANGKAH 6 uu 


membuat bingkai jendela, buatlah layer 
baru sekali lagi. Caranya, klik menu 
|ILayers| (New Raster Layer..). 


ar Ta 


“anai0 3 


Layer Properties 























General | Blend Ranges | 
Layer 


Name: | Bingkai jendela 
Blend Mode: | Normal "| 


Opacity: 100 - z 





LANGKAH 11 


Sekarang, buatlah garis vertikal dan 
horizontal tepat di tengah-tengah obyek 
gambar dengan mengeklik-tahan 
mouse, lantas tarik. 


Group: 0 Fs 


(8 Layer is visible 
|” Lock transparency 
Mask 
I# Mask is enabled for this layer 
(# Mask is locked with layer 


| (” Auto Proof 


— Caroel | : LANGKAH 10 Pilih 


warna untuk garis bingkai yang Anda buat. 


LANGKAH 1 Geser kursor Anda ke palet warna di 
Klik-ganda 


(ILayer2) pada jendela Layer Palette. 
Ketikkan nama baru untuk Layer 2, 
kemudian klik (OK). 


LANGKAH 8 unux 


membuat garis jendela, klik 
(IPreset Shapes| pada toolbar 
sebelah kiri. 


LANGKAH 9 Klik 


jendela Tool Options, pilih 
(Rectangle) pada “Shape type:” 
dan (Filled| pada “Style:”. 





LANGKAH 12 ci 


toolbar (Magic Wand| dan klik tepat di 
garis yang baru saja Anda buat, di tengah- 
tengahnya. Garis yang terputus-putus 
akan muncul. (Bersambung) 





komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 














Taskbar Dua Baris Mengatur Tampilan 


Ikon-ikon pada Guick Launch akan membuat sesak taskbar, Tampilan halaman web memang beragam. Ada situs yang 
mempersempit ruang untuk tampilan tombol program yang sedang | menggunakan ukuran font yang kecil, ada pula yang besar. 
terbuka. Biar gampang, ubah taskbar menjadi dua baris. Caranya, Biar enak di mata, zoom saja tampilannya sesuai selera. Ada 







klik-kanan taskbar, pilih (Properties). Pada boks yang tombol pintas untuk itu, pencet (-J) atau (0) pada numpad 
muncul, klik tab (Start Menu). Klik opsi (Classic Start agar tampilannya membesar 10 
menu |, lalu (OK). Kemudian, tarik tepian taskbar ke arah atas, persen. Sebaliknya, tekan (—| 


hingga tingginya bertambah. Tarik pembatas antara Guick Launch atau (9) pada numpad untuk 
dan bar dari deretan program yang terbuka ke arah bawah. mengecilkan tampilan 10 
persen. 















s3 Google Search: 


- (EJ Total Commander 6.01 - ... | 
2 9 R0) 48 Tip-trik - Microsoft Word | 


5 Mi db Total Commander 6.01 - ... | Pai Google Search: 
| 48 Tip-trik - Microsoft Word | 


1. 9. A. BOGA OOAKOKOA 8 


Tu Ha Sean menara - Ham 
: 
Aro Desah Pee Lega To Gta Ti | 
cogle —-— S3 
La hepar 
Bi Fi» Moi abon ae 


5 Cecaga | Dear “£ 







b- PLUS & MINUS. Mau 
besar atau kecil, tekan 
saja satu tombol. 


Hse) | 0 WOOUMGJUNUgSUAaYAL 


3 Total Commander 6.01 - ....! 4G Google Search: windows ... 48 Tip-trik - Micro gl : 





4. LAPANG. Agar tak sesak dan mudah diakses, 
gandakan baris taskbar di layar. 


Troutkeshoocbng and Resource Gubde lor Windows SO1SOASIAF 


Mk, ed, legi ey ten der an ar Log Dear kl ear kebayang oa BONTU2I TAI" 


7 -Yorojog-M ad ikojtor elo) 
Menyembunyikan Panel 


Penyuntingan gambar pada monitor berlayar sempit memang 
kurang leluasa. Apalagi jika Anda mengaktifkan banyak panel 
untuk membantu olah gambar. Biar gampang, sembunyikanlah 
panel-panel tersebut. Caranya, tekan tombol (Tab) dan panel- 
panel itu akan lenyap. Untuk 


memunculkannya kembali, 
tekan (Tab) sekali lagi. 


b- BERSIH. Agar layar menjadi 3 W 
lebih lapang, sembunyikan 


panel-panel kerja. » —-— 
t , 





BANNE 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 











 HAK-HAK ANDA 





KONSUMENAKTIF 





Gunakanlah hak Anda selaku konsumen, sekecil apapun rupiah yang Anda bayarkan. 





Alamak, 
Baterai Soak 


Tak perlu ke kantor BCA, ganti baterai 


KeyBCA secara mandiri. 
unya KeyBCA” Itu lho, peranti kecil 
Pp penghasil password untuk memban- 
tu nasabah Bank Central Asia dalam 
bertransaksi melalui situs www.klikbca.com. 

Coba ingat-ingat, sudah berapa lama 
Anda menggunakannya. Kalau waktu 
pakainya sudah sekitar dua tahun, 
baterainya saat ini bisa jadi sudah soak. 

Pertengahan Februari 2004 lalu, baterai 
KeyBCA milik rekan kami juga sudah low 
batt. Masalahnya, bagaimana cara 
menggantinya dan apa saja dampak dari 
penggantian itu? 

Buku kecil yang menyertai paket 
KeyBCA tidak menerangkannya. Bahkan, 
situs www.klikbca.com juga tidak menye- 
diakan info tentang ini. Benar-benar 
membingungkan. 





Ganti Langsung 

Joko, sebut saja begitu, akhirnya 
menghubungi kantor cabang BCA di Jalan 
Gajah Mada, Jakarta Barat. Menurut 
petugas customer service di sana, untuk 
mengganti baterainya, KeyBCA tersebut 
perlu dibawa ke kantor pusat. Waktunya 
14 hari kerja. 

Berarti, selama dua minggu Joko harus 
kembali ke cara lama, mengunjungi AT M 
dan (mungkin) mengantre. Fiuh... 

Bolehkah kita menggantinya sendiri? 
Stephen Liestyo, general manager 
consumer banking BCA yang seharusnya 
menjawab pertanyaan seperti ini sedang 
tidak bisa kami hubungi. Namun, sumber 
lain yang terpercaya di kantor pusat BCA 
mengatakan, konsumen bisa mengganti 
langsung baterai itu. 

“Tinggal cari ke toko, tapi harus yang 
sesuai tipenya,” kata sumber yang tidak 
mau disebutkan namanya itu. Baterai itu 
bertipe CR2032/3V-220 mAH, kebanyakan 
dari kita menyebutnya sebagai baterai 
kancing. 

Menurut sumber itu lagi, penggantian 
harus kita lakukan sesegera mungkin 
setelah tanda low batt muncul pada layar 
KeyBCA. Selambat-lambatnya lima hari 
setelah ikon tersebut muncul. Kalau tidak, 





data-data yang sudah Anda 
masukkan bisa hilang. 


Info Ngaco 

Baterai KeyBCA sendiri sebenarnya 
terdiri dari dua buah, yaitu baterai utama 
(CR2032/3V-220 MAH) dan baterai back- 
up. Begitu ikon low batt muncul, biasanya 
daya dari baterai utama sudah terkuras. 
Baterai back-up lah yang menggantikannya 
untuk sementara, termasuk untuk melin- 
dungi data password yang ada di dalamnya. 

Jadi, keterangan dari customer service 
officer yang ditemui Joko tidak benar. Kok 
bisa? 

Sumber kami di BCA Pusat tadi menga- 
takan bahwa semestinya petugas tersebut 
sudah mengerti solusinya, karena 
seluruh petugas customer service BCA 
telah mendapatkan pendidikan soal ini. 

Yah, pekerjaan rumah lagi untuk BCA, 
karena bukti di lapangan memang seperti 
itu. Bayangkan kalau konsumen menurut 
begitu saja pada keterangan tersebut, 
waktunya pasti terbuang. 

Lagi pula, panduan penggantian 
baterai KeyBCA ternyata juga tercantum 
dalam buku TransaksiATM BCA Lewat 
Internet. Joko mestinya menerima buku 
saku ini bersamaan dengan penyerahan 
KeyBCA. 

Faktanya, ia mendapatkan keyBCA itu 
saat promosi keyBCA di Mal Taman 
Anggrek, Jakarta Barat, pada semester 
pertama 2002. Namun, ia tidak 
mendapatkan buku tersebut. Hanya buku 
kecil Petunjuk Praktis KeyBCA yang ia 
dapat. 

“Mungkin agency-nya (yang menangani 
promosi KeyBCA) kehabisan dan lupa 
lapor pada kami,” kata sumber kami tadi. 
Pengguna KeyBCA lainnya yang kami 
tanyai memang mendapatkan buku 
tersebut. 

Okelah, tapi setidaknya, BCA bisa 
menaruh info yang sama pada web site 
mereka, sehingga pelanggan yang 
kebetulan bernasib sama dengan Joko 
tidak kebingungan. (319 


BEGINI CARANYA 






Praktikkan langkah-langkah berikut ini 
untuk mengganti baterai utama 
KeyBCA. 


LANGKAH 1 

Lakukan penggantian ini saat KeyBCA 
dalam keadaan TIDAK AKTIF. Buka sekrup 
penutup baterai KeyBCA. Siapkan baterai 
penggantinya. 








LANGKAH 2 


Keluarkan baterai lama dan ganti dengan 
yang baru. Posisikan baterai sesuai dengan 
petunjuk di bagian belakang KeyBCA. 





LANGKAH 3 


Pasangkan kembali penutupnya. 
Nyalakan KeyBCA, tanda low batt akan 
menghilang dari layar. 





FOTO. RANO KUSUMA 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 





INTERAKTIF 0x) CD-ROM KUIS 











Hadapi berbagai teka-teki dan nikmati saat 
memenangkannya. 


nggaplah diri Anda seorang Batman, maka deretan CD- 

ROM kali ini akan sama halnya dengan tantangan teka-teki 

dari The Riddler, sang musuh bebuyutan. Meski bentuk 

B permainannya berbeda-beda, namun semuanya jelas akan 
mengasah keterampilan otak Anda. 

Sebut saja teka-teki silang, scrabble, Trivial Pursuit, Hangman, 
Mahjong, jigsaw dan sebagainya. Anda yang kenal betul nama-nama 
itu tentu mahfum betapa menariknya model permainan di dalamnya. 
Yang jelas, semuanya menyajikan teka-teki dan tantangan yang baru. 





Ik 


" eharusnya permain- 
an kata seperti ini 
menyenangkan, karena 
mampu meningkatkan 
kemampuan kosa kata 
dan logika. Pada kenya- 
taannya, permainan ini 
menjadi kurang greget- 
nya, karena pembuatnya 
tampak kurang mahir 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris. 
Kesalahan gramatikal 
dan ejaan terdapat di 
mana-mana. Ternyata 
kekurangannya tidak 
sampai di situ saja, kamus 
yang menjadi acuannya banyak 





A TTS. Isi kotak-kotak yang kosong dengan 
kata yang tepat. 


berisi kata-kata yang kurang 
umum. Sebaliknya, kata-kata 
yang umum justru tidak 
tersertakan. 

Lihat saja contoh kata 
“SGRAFFITO” yang muncul 
ketika kami sedang memain- 
kan permainan hangman. 
Apakah Anda hafal kata itu? 

Setidaknya, permainan TTS 
di sini cukup menghibur. 
Walaupun petunjuknya sering 
kali kurang pas, ada crossword 
editor yang bisa Anda manfaat- 
kan untuk membuat TTS 
sendiri. 

Permainan yang paling asyik 
di Sini mungkin Countdown. 
Anda memilih huruf dan kemu- 
dian menyusun kata terpanjang 
dengan huruf tersebut. Sayang, 
tampilannya pun buruk. 

Jumlah seluruh permainan- 
nya ada sembilan. Ada tiga 
level kesulitan dengan pilihan 
lawan: waktu atau komputer. 


j I 
TM pt 
Maa 





Tg 0: NU ae pa EA 
to challenge your mind! 


Harga: £ 10 

(sekitar Rp 160.000) 
Kontak: Mindscape 

Web: www.mindscape.com 
Nilai: x 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 







rm 


, 


£ 








“vr 
. 





nda boleh saja termasuk 

yang alergi pada kuis, tapi 
permainan seperti ini tetap 
menarik untuk pengisi liburan 
bersama keluarga. Aturannya 
sangat sederhana: putari 
lingkaran dan jawab semua 
pertanyaan yang muncul. 

Pertanyaannya amat bera- 

gam, mulai dari ilmu pengeta- 
huan alam, sejarah, tempat 
dan tokoh-tokoh, olahraga dan 
pariwisata, termasuk seni rupa 
dan hiburan. Ada lebih dari 
1.000 pertanyaan yang terse- 
bar, masing-masing dilengkapi 
dengan klip video sendiri. 


2 


295 





£ 
£ 


m 
mM, 


. na 





Terkadang klip tersebut 
memang membantu, namun di 
lain saat justru membingung- 
kan. Contohnya, sebagai 
jawaban untuk topik revolusi 
Rusia maka musik dari negeri 
mantan Uni Soviet itu pun 
mengalun. 

Beberapa pertanyaan juga 
masuk dalam kategori yang 
salah. Saat memilih kategori 
Sport dan Leisure misalnya, 
pertanyaan tentang 
pemerintahan Jerman antara 
tahun 1919 - 1933 malah 
ikutan muncul. 

Permainannya memang 





4 RODA PERTANYAAN. Putar rodanya, dan jawab setiap pertanyaan yang 
muncul. 





Puzzle Pack | 





ari judulnya saja kita tahu 

bahwa CD-ROM ini berisi 
sejumlah permainan puzzle. 
Tepatnya, tiga buah permainan 
asah otak: Mahjongg Mania, 
Solitaire Games dan Crossword 
Addict. 

Kami terkesan dengan 
tampilan Mahjong Mania yang 
simpel tapi efektif. Balok-balok 
Mahjong tampak jelas dan 
mudah untuk kita gunakan. 

Dua puluh satu lay out yang 
tersedia cukup menantang 
untuk dimainkan. Walau 


soLo TO 


ar 
r Over MO Uursi ons and Answers 
Earth Arcompanled by Fall Motloa Viden Cijs 





Harga: £ 5 

(sekitar Rp 80.000) 
Kontak: GSP 

Web: www.gsp.cc 
Nilai: AA 


asyik, hampir semua 
pertanyaannya berbobot dan 
aturan mainnya dibuat 
sesederhana mungkin. 
Kelemahannya hanya terletak 
pada ketelitian si pembuat 
untuk mengatur penempatan 
masing-masing pertanyaan di 
kategori yang tepat. 

Namun secara umum 
tampilannya cukup baik. Yang 
juga menarik, Anda bisa 
memainkan tipe-tipe kuis yang 
singkat, sehingga tidak terlalu 
menyita waktu. Harganya yang 
murah membuat permainan 
ini tetap menarik. 


demikian, tetap aa 
tersedia bantuan Ojata safa je) | 
bila Anda tidak 
bisa 
menyelesaikannya. 
Solitaire 
Games juga sama 
menantangnya. 
Ada lebih dari 
seratus varian 
susunan kartu, 


1 
dan pasti ada di El # FIM 





antaranya yang TA 
akan menguras 
pemikiran. 

Selain A 2D. Tampilan papan permainannya lebih jelas. 
tampilannya, 
permainan ini Harga: £ 15 
juga memiliki fitur (sekitar Rp 240.000) 
bantuan dan aturan main yang macam teka-teki silang yang Kontak: GSP 
mudah dan jelas. Seorang pastinya juga mengasyikkan. Web: www.gsp.cc 
pemula akan sangat terbantu Permainan seperti ini akan Nilai: AKA 
sekali dengan hadirnya fitur mengetes seberapa dalam 
seperti ini. pengetahuan umum Anda, dan 

Sementara Crossword pastinya dalam bahasa Inggris, 
Addict menghadirkan 480 lho. 
| Puzzle Master3 4 Master 3 
IK ensepnya sangat simpel: 

pilih gambar yang ingin 


Anda ubah menjadi jigsaw, 
kemudian tentukan tingkat 
kesulitan dan ukuran kepingan- 
kepingannya. Biasanya, makin 
sulit ya makin banyak kepingan 
Jigsaw-nya. 


U | ' 
# | Uu | | 
7: 


Ts GD 





A SIMPEL. Permainannya sederhana, tapi variasi puzzle-nya hampir 201 gambar. 





Untuk mempermudah Versi ketiganya ini terdiri 
penyelesaiannya, Anda pun dari 210 jigsaw. Lumayan 
bisa membuat sejumlah tray puas deh, apa lagi Anda juga 
sebagai tempat mengumpul- bisa menggunakan koleksi 
Ba kan potongan yang kira-kira gambar sendiri untuk 
Harga: £ 15 berdekatan letaknya. membuatjigsaw yang 
(sekitar Rp 240.000) Pengaturan tool-nya sangat berbeda, termasuk untuk 
Kontak: Greenstreet mudah dan sangat membantu. memodifikasi bentuk-bentuk 
Web: Apalagi ada tombol petunjuk potongannya. 
www.greenstreetsoftware.info yang membuat proses Bagaimanapun juga, 
Nilai: AA penyelesaiannya menjadi kian permainan ini cukup 

mudah. lumayan. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


SENI VEKTOR 








Membuat 


Lingkaran 
Wama 





Bikin lingkaran pelangi dengan 
beberapa langkah saja. 


aki pelangi, kata legenda, 

merupakan tempat bidadari mandi. 

Bidadarinya boleh jadi hanya mitos, 
tapi spektrum warnanya bisa Anda buat 
sendiri dalam bentuk lingkaran. Tak perlu 
mengguntingi karton dan menempelinya 
dengan kertas berwarna-warni untuk 
membuatnya, cukup gunakan CorelDRAW. 


YUL 


NN | 


Software: CorelDRAW 11 


Tools: Ellipse, Bezier 








2, 
€ 
le? 
2 
O 
& 
A 
tah 
?, 
O- 
2, 
2 


LANGKAH 1 

Buka CorelDRAW, buatlah lingkaran 
dengan mengeklik fEllipse Toolj atau 
tekan (F7) pada kibor. Sambil menekan 
tombol |Ctril, klik-tahan-tarik mouse 
sampai muncul lingkaran di layar kerja. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 








LANGKAH 2 


Tentukan ukuran lingkaran dari kotak 
“Object Size” pada toolbar atas. Panjang 
dan lebarnya harus sama, misalnya 5 inci. 
Tekan (Enter) sesudahnya. 


aa ke 2 Soo j3 


LANGKAH 3 


Buatlah sebuah 
garis vertikal 
dengan 
mengeklik 
IBezier Tool). 
Sambil menekan 
(Ctril, klik-tahan- 
tarik mouse 
sampai 
membentuk garis 
vertikal. 


MENGGUNAKAN CORELDRAW | 





» 200 pxor 


PSP 3 














opaaXuBe-a- d 


#0 san ana Ia 
Boo (2003| £ 
us 1 F 





LANGKAH 4 


Tempatkan garis vertikal tersebut ke 
tengah-tengah lingkaran. Caranya, klik 
lingkaran, lalu ingat angka posisi lingkaran 
di kotak “x:” dan "y:”. Kemudian, klik 
garis, dan masukkan angkanya ke kotak 


Xx” dan "y?”. Tekan (Enter). 





LANGKAH 5 


Ubah garis menjadi obyek dengan 
mengeklik garis, lalu klik menu |Arrange) 
(Convert Outline To Object). 





ayout MiGElpPEM Effects  Bitmaps Text Tools Window Help 





ln Transformations » 
alan, 7 : | 





X6 Clear Transformations 


| Align and Distribute pi | | — v“ 
» 























Break Apart 


lh La ine 
Ri F 





(A4 Lock Object 
A Ur lock Object 
Si Unlock All Objects 








Shaping » 
» Convert To Curves Ctr--C 
Pan ate Na Ma lis wiCconvert Outline To Object (Ctrl4-Shift--O) 
Close Path N » 


TO 


LANGKAH 6 


Gandakan garis, kemudian ubah 
posisinya agar bisa membentuk juring- 
juring lingkaran. Caranya, klik garis, lalu 
(Arrangel) (Transformation) (Rotate)| 
atau tekan (Alt) - (F8) sehingga muncul 
jendela docker “Transformation” di 

kanan layar. 


| : 
€ Window Help 
Position — Alt-F7 





| 

Scale AltF9 - w 
Size Alt--F10 

Skew 


LANGKAH 7 

Isikan nilai 30 derajat pada kotak 
“Angle:”. Klik tombol (Apply To Duplicate| 
sampai lima kali. Hasilnya akan seperti 
pada ilustrasi di sini. 





LANGKAH 8 


Tekan (Shift), lalu klik semua garis pada 
lingkaran. Ingat, garisnya saja. Kemudian 
klik tombol (Weldj pada toolbar atas. 
Aksi ini akan menyatukan semua garis ke 
dalam satu seleksi. 











LANGKAH 9 

Tekan tombol (Shift, lalu klik gambar 
lingkaran. Kemudian klik tombol (Trim| 
pada toolbar atas. 





LANGKAH 10 


Klik lingkaran dan geser sedikit ke 
samping. Lihatlah, garis-garis yang Anda 
buat tadi tertinggal di belakangnya. Hapus 
garis-garis tadi dengan mengekliknya lalu 
tekan tombol (Delete) pada kibor. 


: 


ba EF Td Tn ir Bara | 8 
Cam 1 hook | Ob ain 


- 
P3 
E 
# 
- 


F 


4 


PSPNBKPDOPANA Ian 





LANGKAH 11 


Klik lingkaran sekali lagi, lalu klik 
(Arrange)| (Break Curve Apart) atau tekan 
(Ctrij - IKI. Kini setiap juring lingkaran 
menjadi bagian terpisah. Warnai setiap 
juring dengan warna-warna pelangi. Tinggal 
klik juring, lalu pilih warnanya dari panel 
warna di sebelah kanan. 





Kirimkan grafis vektor 
karya Anda, disertai 
keterangan software dan 
tools yang digunakan, ke: 


naskah-aktif 
@gramedia- 
majalah.com 


Software: CoreIDRAW 11 
IN Kefo) EN mi eyd 1 ai Koyo) ts 


Syaiful Ali (33) 
Desainer Grafis C59 


Sebelum digambar di komputer, 
sketsa gambar dibuat di kertas. 
Kemudian, gambar itu di-scan. 
Dengan menggunakan Bezier Tools 
pada CorelDRAW, Mas Syaiful tinggal 
membuat garis-garis secara manual 
menyusuri gambar tersebut. 








LANGKAH 12 


Jika proses mewarnai selesai, satukan 
semua bentuk dengan mengeklik (Edit! 
(Select All) (Objects|. Klik |Arrange) 
(Group) atau tekan (Ctrij - IGJ. 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


LINUX 








OPENOFFICE WRITER 


Bikin Buletin 


Percantik buletin dengan gambar ilustrasi. 








BAGIAN 2-HABIS 








uletin Anda baru setengah jadi. Agar 

tampak lebih bergaya, sisipkan clipart 

atau foto ke dalamnya. Kemas agar tata 
letak gambar seolah menyatu dengan teks. 
Anda juga bisa memberikan ornamen lainnya, 
sehingga tata mukanya kian menarik. Dalam 
proyek ini kami menggunakan gambar-gambar 
dari situs www.bajingloncat.com dan 
www.free-graphics.com. 


LANGKAH 11 siy 


gambar yang akan Anda pakai sebagai ilustrasi. 
Klik pada daerah yang kosong, lalu klik menu 
(Insert) (Graphic) (From File...J|. 


NYAHI :ISVELSNTI 


Ia MG TN TN 
Ie tese begin 

















Ons OKU. KekaA Ui 
3 || F 


LANGKAH 13 sama mw - 


akan langsung muncul di atas dokumen. nana TTD H3 


TO UMR TT MUI Ke TN | pda Mete a jah 
Sea Do ar er go a33 Tao 
ala Li 5 |! h i 
















Bj 1 





E From Fils... 


1 4 


Ac 


Ppetaut - Pumeaa Karun &r) jua -) BDIUenuww 5IowAtk 


. 
. 





Pa ega pasa | i La 
—-— ———-A 


Pahlawan | A 
Kesiangan Me AN: 
Ta 





"ji 
i 








ana POLA. 
F | 1 





LANGKAH 12 Cari file 


gambar tersebut. Guna memudahkan pencarian 
Anda, klik kotak (Preview), sehingga 
setiap file yang Anda klik dari daftar akan 
muncul preview-nya pada kotak kecil di 
kanan. 


Pahlawan 


Kesiangan 


dda-ada aja ulah Wah, pekaknya Sokkdharpaya ear 
A Si Lala, Gian au. Yang kebalan nggak | mengalah Lek smeraara 

Ne un taha cerna akan Par pad an pena a arrha 
nba an bola saru. anak | pemang mata, aga tuban Patih elang. Oke deh 
Pak Che dari Kampang Pai aan Besa Kap Moo ea eng 
Kia Dai ea ida Hendak an hui pakar pala mara pai 





: Page Wrap 
Optimal Page Wrap 
TE Wrap Through 
In Background 





Da SAT RED Hr 


LANGKAH 14 a..comer 


Pa —I Ng A terlihat menyatu dengan tulisan, Anda perlu 
Perareri :| Emecsl mn Da | - - 
TS S5, 27 mengedit contour-nya. Klik-kanan gambar, 


lantas pilih (wrap) (Edit Contour...J). 


TOT Bpbra ADAM 1044 
Ikan GITA, INA 
Ia OhOk66A oli a 


AT IN OA, 1-0 









#S Edit Contour... 


First Paragraph 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 








KF Gejainejiig elinejg 


2R AA MENIA 
OP aa Ya 
1 B5: NAN 








LANGKAH 16 .... 


gunakan (Polygon |. Klik-tarik pada 
suatu titik di luar gambar, dan tarik-klik ke 
titik lain, sehingga membentuk path yang 
mengelilingi gambar. Klik-dobel pada 
titik terakhir untuk menutup path. 





ica) Yuu Yr ne 8... 


Da —. “| 





LANGKAH 18 .. 


(Apply) dan tutup jendela Contour Editor. 
Tarik gambar ke wilayah teks, maka teks akan 
mengelilingi contour/path yang tadi kita buat. 


te 3 
Juni tuna uan «SE - 


LANG KAH 15 Jendela Contour Editor akan terbuka. Ada beberapa pilihan, cek keterangan di sini. 


Color Tolerance mengatur toleransi warna 
Eyedropper menggunakan efek eyedropper 

Redo mengulang aksi 

Undo membatalkan aksi 

AutoContour tool untuk membuat path otomatis 
Delete Points tool untuk menghapus node 

Insert Points too! untuk menambahkan node 

Move Points tool untuk memindahkan node 

Edit Points too! untuk mengedit node 

Polygon tool untuk membuat path sesuai bentuk gambar 
Ellipse tool untuk membuat path berbentuk elips 
Rectangle tool untuk membuat path berbentuk kotak 
Select tool untuk melakukan seleksi 

Workspace mengatur ulang besar wilayah gambar 
Apply menerapkan path yang sudah Anda buat 


LANGKAH 19 pura 


letak semua item, sehingga tata muka buletin 
pas dengan keinginan Anda. 


Es Contoho2.doc - OpenOfice.org 1.1.0 
File Edit View Insert Format Tools Window Help 


Gek bas 


Aollriebeltesa alinea 74/Cont v 


ME 


F|& @ js Jom 5! | Close Preview 


Edi Li-to-nga 


Pahlawan 
Kesiangan 


da-ada saja ulah 
si Udin.Gan- 
gara teror isu 


kolar ijo belum 

Puk Doni dan Apn ng 

Rindu Duren ini nekat 
ntuk melacaknya. A nak 


oa 
Malem itu, gw abis mandi 
di kamar mandi umumdi 
samping lapangan bola 
Biasa deh, sorenya gucabis 
tidurdi pos hansipdeket 
situ. Baju, celana, 
emuanya gu 2 Pa Aa 


ya War 
kolarnya putih, tapi tetip 
aji bisa membuat ibuibu 
son mwandi 
kompleks ini ngeri. Apalapi ya pintu. Eh, pus selesai 
ibu iba RT O2. karena si cmedi itu meng gan gu mandi, semurmnya San 
Rantianak Puk Budi, k,dari boa Oi a kolor ntu 
sebelumnya kan ngaku- g sil, cblusuka dangan: sama gol 2 kkecil 
Ja sebel 


gue," ceritanya 
B 
BIAR AMAN 


“Pasti deh kerjiansi 
kolorijo tuh,” katanya 

RekamsuaraAndake 

dalamkaset 


menuduh. 
" Alhusil, Udin marah 
penaaaaataba alta ear 


nggak ketulu ngan. Sambil 





rapi- | teraktenak, malam itu 

Hamdan an 
Haa mana spada wan juga dia berkurian ke sanu- 
i kolor 


terten 


« ANE Ikanpu una silltas 1 Sampe lupa, kalau yan 





(Tau Uee-nga 





LANGKAH 17 aa cr. 


yang lebih praktis lagi, cobalah pakai 

|(AutoContour). Tool ini secara Aa 
otomatis akan menciptakan path ke " Panca 
sekeliling gambar. Path tersebut akan Naa gn 
benar-benar rapat dengan garis batas 

terluar dari gambar, sehingga alur teks 
akan lebih menarik nantinya. 


Pahlawan 
Kesiangan 


se1ya La npahu 


Ono D3 10 nu Na 
2 8 r 


Wa. pokoknya 
tata serntartn aa halim 


“atau hetanya 


ngak Jengama husbr Ap, 

sera. Vang keberatan mppak 

Panatp teska Tema babe 
Bee elamat an fasad 


"we acara Kedah u Skaktam 
- Kota Kr terungkap Lahan 


jeda, MAT Uh Mup « 





mengakh. Untuk sementira 


mpeldi bacaannya cuma 
gue pakai pakaian serbu Kasar 


Page 1/2 


LANGKAH 20 si... 


cetak buletin Anda dengan printer. Klik (F11-) 
(Print). 








komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 





POPTEK 





TAS NOTEBOOK 


Nyaman Bepergian 


Membawa serta notebook ke mana pun Anda pergi tak selalu bikin repot. 
Kami menemukan enam tas yang aman dan nyaman sebagai penjaganya. 


& PETUALANG 


Daya tampungnya tinggi. Di dalamnya, tersedia sekat-sekat untuk 
menyimpan berbagai peralatan Anda, mulai dari notebook, album CD, 
headphone, sampai ponsel. Tak hanya itu, di bagian atasnya pun masih 
cukup ruang untuk menyimpan dokumen berukuran A4. Desainnya pun 
memberikan perlindungan ekstra untuk notebook Anda. 








£ 41 (sekitar Rp 580.000) 
Inventure ICT backpack, Samsonite 
www.samsonite.com 








Y WARNA-WARNI 


Selempangkan di punggung, sabuk pengaman dalam tas 
ini mampu menahan notebook Anda tetap di tempatnya. 
Terdapat juga tempat untuk menyimpan kunci, kartu 
nama, dan ponsel. Untuk perjalanan jauh, Anda pun bisa 
menyelipkan botol minuman di sisi luar tas. Warnanya 
beragam, mulai dari hitam, biru muda, sampai 
kombinasi hijau hitam. 


£ 35 (sekitar Rp 490.000) 
Vektor, Timberland 
www.timberland.com 








4 SEUMUR HIDUP 


Tampangnya boleh konvensional, tapi koper berwarna 
perak ini akan menjamin notebook Anda tetap aman. 
Apalagi tas ini juga memiliki sistem pengunci yang bisa 
Anda atur, sehingga relatif aman dari tangan-tangan 
jahil. Kecuali, pencurinya juga membawa kopernya 
sekaligus, hehehe. Garansinya seumur hidup, lho. 


£ 90 (sekitar Rp 1,27 juta) 
TechAir Houston, The Computer Luggage 
www-.techair.co.uk 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 
Terhadap beberapa produk tertentu, Redaksi tak menjamin ketersediaan barang secara resmi di Indonesia. Silakan memeriksa situs masing-masing produsen. 











Kecelakaan memang bisa terjadi kapan saja dan di ma—— 55. 
mana saja. Tapi tas ini punya trik sendiri untuk Ia — ss 
mengatasi bahaya benturan pada notebook Anda. 

Bak sistem airbag pada mobil, jika tas Anda 

terjatuh, maka sel udara di dalamnya akan langsung 

menggelembung, sehingga memperlunak efeknya. PN 


Sekat-sekat penampung di dalam tas ini bisa Anda lepas 





£ 60 Isekitar Rp 845.000) sesuai kebutuhan ruan 

i g. Jumlahnya juga cukup untuk 
Airbag dag Na Computer Luggage menampung kabel dan aksesori notebook lainnya. Tempat 
www.techair.co.u CD pun bisa Anda copot, dan tak akan membuat isinya 


berjatuhan. Kunci pengamannya standar, terdiri dari tiga 
angka yang bisa Anda gonta-ganti. 


£ 89 (sekitar Rp 1,25 juta) 
Hardlite ICT Case, Samsonite 
www.samsonite.com 


Cukup untuk menyimpan notebook serta beberapa 
aksesorinya tidak membuat bobotnya ikut berat. Justru 
notebook, tas ini juga dilengkapi sabuk pengikat. 
Tampilannya cukup oke untuk kalangan profesional, 
walaupun mungkin tidak berkesan eksklusif. 


£ 27 (sekitar Rp 380.000) 
Member's Slimline Laptop Portfolio Case, Bags123 
www.bag123.com 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


EDUKASI 












Mari 


2: 
aa 
2 
1 
& 





Balapan mobil sambil belajar aritmetika. 


| kecil biasanya suka permainan balapan mobil. Nah, ajak ia 

membalap sambil berhitung dengan game SpeedMath. Acara 

belajarnya pasti jadi lebih menyenangkan, apalagi Anda ada 
di sampingnya. Programnya bisa Anda ambil dari CD bonus 
komputerakt!f edisi 73. 


LANGKAH 4 


Setelah muncul 
tampilan awal 
program, klik 
(Continue) dan 
Anda akan melihat 
tampilan utama 
program. 


iis! Speed Math Setup 
Speed Math 3.0 


Welcome to the installer for Speed Math 3.0. 


Itis strongly recommended that you exit all Windows programs 
before continuing with this installation. 


@ 
Caltrox 
Educational 
Software 


If you have any other programs running, please click Cancel and 
close those programs before restarting this installer. 


Otherwise, click Nest to continue. 


Educational 
Software 
for Kids 





LANGKAH 1 
Masukkan CD bonus edisi 73 ke dalam CD- 
ROM drive. Masuklah ke folder 
SoftwareYAnak & Edukasi'Speed Math 
3.0N pada CD. Untuk menginstal program 
klik-dobel spmath30.exe. Klik (Next) pada 
boks Speed Math Setup. 


Fi Speed Math Setup 


Speed Math 3.0 Installation Complete 


Galtrox 
Leecatansi 
Software 


Installation completed successfully. 


Setup is complete and your software is now installed, 


You can run Speed Math 3.0 from the Shortcut Icon on your 
Desktop or the Program Menu. 


Thank you for choosing Speed Math 3.0. 
Please click Finish to exit this installer. 
Umegiiered Veri 


Sesal H3 


Uregittered Vera 





£ 





LANGKAH 2 


Ikuti proses penginstalan sampai selesai. 
Klik (Finish) pada akhir prosesnya. 


LANGKAH 3 


KOMPUTER UNTUK ANAK | 


Berhitung 


Ag Tgn bariti IG . Kinppradak & Celia Liat emak belon 



























File Options Registration Help 


CHECK MY 
ANSWER N 







LANGKAH 5 


Sebelum memulai berhitung, si kecil 
bisa memilih jenis mobil yang akan 
digunakan. Caranya, klik tombol 
(SELECT CAR) yang berwarna 
kuning. Muncul lima pilihan jenis 
mobil. Biarkan si kecil memilihnya, 
kemudian klik (Sslect Car). 


CA tepos aki LX Capponia CL sikoma | ikat itinmil tnfimara 


Calirsa Edusatianal 
Sofhaare dor Kid 








Sekarang, bukalah program yang baru saja 
Anda instal. Caranya, klik (Start) JAlI 
Programs)| |Speed Math| (Speed 
Math 3.0) 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 








Tinggal tentukan jenis aritmetikanya 
melalui tombol (PF ROBLEM TYPE). Untuk 
soal penjumlahan klik (ADD): pengurangan 
pilih ( SUBSTRACTJ: perkalian itu 
(IMULTIPLYJ: dan pembagian klik 
(I(DIVIDEJ. Klik (CLOSE) sesudahnya. 


&V Speed Math 3.0 - Copyright O Caltro 









Options Registration Help 


Problem Twpe h 
K3 733”) MA 
| sr 550 


AMIA TISYELSNI 





ra Tea Fera ie 









Set Difficulty Level Of Guestions 27350 MATH 3.0 72) sesat aah Ea 
By Moving The Slider Pomter | 


Medium Hard 





Anda juga bisa mengatur tingkat kesulitan 
permainan untuk si kecil. Klik menu 
(Options) (Difficulty Level). 
Gerakkan slider-nya untuk memilih level 
Easy, Medium atau Hard. Kemudian, klik 
(APPLY!). 


Mulai balapan dengan mengeklik tombol 
(START RACE ! |. Soal matematika 
sesuai pilihan si kecil (lihat Langkah 6) 
akan muncul, biarkan ia menjawabnya dulu. 














la bisa mengecek jawabannya melalui Setiap level permainan akan mempunyai 

tombol (CHECK MY ANSWERJ. Bila Sesampainya di garis finish, level gambar latar yang berbeda. Pasti si kecil 
jawabannya benar, mobil akan bergerak permainannya akan meningkat. Klik tombol kian betah memandang layar monitor, dan 
maju. Lakukan terus, sampai mobil (Click Here for Next Lap !) untuk melanjutkan belajar menghitungnya. Klik 
mencapai garis finish. melanjutkan. kembali (START RACE !|). 


komputer 75 | 10 Maret 2004 


NET.AKTIF 








SITUS PARTAI POLITIK | 








Cari Massa di Jagat Maya 


Pemilu 2004 sudah di depan mata. Partai politik mulai berkampanye, bahkan lewat internet. 


kh emilihan umum telah memanggil 

b kita. Seluruh rakyat menyam- 

but gembira...” Mendekati 

Pemilu, biasanya lagu ciptaan N. 

Simanungkalit tersebut akan sering diputar, 
baik di siaran televisi atau radio. 

Lagu itu mestinya akan kembali berkuman- 
dang sebentar lagi, karena rencananya, pemu- 
ngutan suara Pemilihan Umum 2004 akan 
berlangsung mulai 5 April 2004. Sudah siap 
belum? 

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelum- 
nya, proses pemungutan suara kali ini akan 
berlangsung lebih panjang, sampai tiga tahap. 
Tahap pertama buat memilih anggota DPR- 
RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. 
Tahap kedua dan ketiga adalah proses 
pemungutan suara untuk memilih presiden 
dan wakil presiden. 

Siapa partai dan presiden pilihan Anda? 
Saksikanlah kampanye mereka mulai 11 
Maret 2004. Kalau Anda ingin nyolong start 
untuk mengetahui jualan mereka, silakan 
tengok situs masing-masing partai. 


Penggarapannya Serius 

Memang, tidak semua partai sudah sadar 
web. Kami tidak tahu alasannya, mungkin saja 
karena kampanye di jalan atau lewat media 
lainnya masih jadi prioritas utama. 

Tapi Partai Keadilan Sejahtera (www.pk- 
sejahtera.org) jelas bukan salah satunya. 
Anda bisa melihat betapa situs yang sudah 
dipersiapkan sejak enam bulan lalu ini cukup 
dimaksimalkan untuk menyebarluaskan 
informasi partai. 

“Fungsi website ini adalah fasilitas informasi 
untuk para simpatisan partai. Selain itu juga 
untuk merekrut massa,” ujar Iman Nugraha, 
staf humas dan koordinator website DPP Partai 
Keadilan Sejahtera via telepon. 

Isinya cukup variatif, ada berita pemilu, 
agenda, polling, dan tentunya visi dan misi 
partai berlambang padi dan bulan sabit ini. 
Daftar anggota partai yang jadi calon legislatif 
jugaada. 

Yang menarik dari situs ini, ada menu 
interaktif untuk mencari pos sekretariat 
cabang partai terdekat. Tinggal isikan nama 
daerah Anda, maka daftar pos terdekat akan 
tampil. 

Anda yang tertarik menjadi simpatisan 
partai, baik sebagai anggota atau relawan, bisa 
mendaftar secara online. “Sekitar 100 
pendaftar per bulannya dan itu dari seluruh 
Indonesia,” tambah Iman. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


Sejumlah data pun bisa di-download. Ada 
arsip anggaran rumah tangga partai sampai 
data mengenai konsep dan visi partai 
pimpinan Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, MA. 

Situs milik Partai Kebangkitan Bangsa 
(www.kebangkitanbangsa.org) juga cukup 
apik. Dominan dengan warna partainya, hijau, 
dari menunya Anda bisa melihat kronologi 
pendirian, naskah deklarasi, platform partai, 
anggaran dasar, program, peraturan partai, 
sampai struktur kepengurusan. 

Bahan download menarik juga tersedia, 
termasuk himne dan mars PKB dalam format 
MP3. Tersedia pula arsip UU tentang pemilu, 
sampai foto pimpinan PKB, seperti Gus Dur 
dan DR. Alwi Shihab. 


Partai-partai baru pun tak asalan dalam 
membuat website. Kunjungi www. 
partaimerdeka.or.id milik Partai Merdeka. 
Selain berisi info lengkap, Anda bisa 
mendaftar menjadi simpatisan secara online di 
sini. 

Partai Buruh Sosial Demokrat (www.pb- 
sd.org) malah menyediakan akses langsung 
ke e-mail ketua partai, Muchtar Pakpahan. 
Para anggotanya sendiri memanfaatkan situs 
tersebut sebagai papan pengumuman dan 
agenda kegiatan. 

Website dari partai politik lainnya pun tak 
kalah menarik. Masuklah ke www.partai- 
pib.or.id milik Partai Perhimpunan Indonesia 
Baru: www.partaidamaisejahtera.com 


maju terus 
jadi 
ncmar satu! 





NYASHI ISVELSNII 








Web Bai Parts Kebangkitan Dang 


mag san Eri nia KMI 


(kB Puaaka bia 


Jang 


para 
dapa Seven “ik “Paila lte neap ar rig 
ajang beng 
Tita, 


Apri 2 Per Pr eka TN 
Kisah, ras ainfga | mar Aek porilert penanganan La an 
Cui nata Saksi pang selaai Koembakna Orbig pel dara 
Psaa Pn oa Mp dana Peramal Ooabghapnaa 


dk www.kebangkitanbangsa.org 


kepunyaan Partai Damai Sejahtera: atau 
www.demokrat .or.id untuk Partai Demokrat. 

Pada web milik partai PIB, beragam tulisan 
Sjahrir, sang ketua, bisa Anda simak. Selain 
itu, ada panduan untuk memberikan 
dukungan kepada partai ini melalui SMS. 
Situs Partai Damai Sejahtera juga menye- 
diakan forum diskusi bebas, forum bantuan 
hukum, dan juga forum doa. 


Lebih dari Satu 

Saking seriusnya menganggap internet 
sebagai wahana kampanye yang cukup efektif, 
sejumlah partai malah punya beberapa alamat 
website sekaligus. PDI Perjuangan misalnya. 
Yang bikin website resmi tak hanya dewan 
pimpinan pusatnya saja, tapi juga dewan 
pimpinan daerah. 

Ada tiga alamat web Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan yang sempat kami temui 
di jagat maya: www.pdiperjuangan- 
online.org, www.pdi-perjuangan.org, www. 
pdiperjuangan.net, www.megaforpresident. 
org. Alamat resmi milik DPP PDIP 
sebenarnya yang berdomain .net. 

Partai lain yang punya alamat situs lebih 
dari satu adalah partai pimpinan Akbar 
Tandjung. Anda bisa sambangi www.partai- 
golkar.or.id dan www.golkar.or.id. Tapi ke- 
duanya mengacu ke halaman web yang sama. 

Isinya tak jauh berbeda dengan web partai 
politik lainnya. Profil, berita harian mengenai 
aktivitas politik Golkar, download data, 
gambar, dan semacamnya itu lah. 


Sekadarnya 

Walau begitu, ada juga partai yang domain 
internetnya masih numpang. Isinya sering 
kurang komplet. Meskipun begitu, buat para 
simpatisannya, isi web-nya jelas tetap enak 
untuk disimak. 

Situs milik Partai Nasional Indonesia 
Marhaenisme nan simpel beralamat di dpp- 
pni.tripod.com. Partai pimpinan Sukmawati 
Soekarno ini mencantumkan sejumlah foto 
kegiatan, pernyataan politik, dan fasilitas 
untuk men-downloadfile dokumen organisasi. 

Untuk simpatisan Partai Patriot Pancasila, 
sambangi www.patriotpancasila-jtm.or.id. 





Meski ini milik DPD Jawa Timur, hampir 
semua informasi partai, baik program maupun 
struktur organisasi bisa kita lihat di dalamnya. 

Peserta pemilu lainnya yang berhasil kami 
temui di jagat maya antara lain Partai 
Nasional Banteng Kemerdekaan (www. 
pnbk.i-p.com), Partai Bulan Bintang 
(www.geocities .com/Pentagon/Ouarters/ 
1246/lagupbb.html), Partai Sarikat 
Indonesia (www.psi .online.or.id) dan Partai 
Persatuan Daerah (www.ppd.or.id). 

Beberapa web partai politik malah 
membonceng situs pribadi ketuanya. Lihat 
saja informasi Partai Persatuan Pembangunan 
yang mendompleng di www. hamzah- 
haz.com atau Partai Pelopor yang nempel di 
www. rachmawati.com. 

Dulu, Partai Amanat nasional pimpinan 
Amien Rais punya alamat web di 
www.amanat.org. Entah kenapa, sekarang 
alamat tersebut tidak aktif. Informasi tentang 
partai berlambang matahari ini bisa dilihat di 
situs nonresminya, di www.geocities. com/ 
CapitolHill/Congress/6678 atau di situs 
pribadi Amien Rais di www.m- 
amienrais.com. 


Info Pemilu 
Biar lebih mudah melihat beragam 
informasi mengenai Pemilihan Umum 2004 
dan 24 partai pesertanya, klik saja alamat 
www.kpu.go.id. Ini adalah situs Komisi 
Pemilihan Umum. Detil jadwal proses pemilu 
bisa Anda simak, berikut tanya jawabnya. 
Informasi pemilu bisa juga Anda lihat di 
www.cetro.or.id, web milik lembaga bernama 
Centre for Electoral Reform. Ada panduan 
pemilu untuk pemilih kritis yang bisa Anda 
download dalam bentuk file berformat PDF. 
Sempatkan juga mampir ke www. 
koalisimedia.org dan www.depdagri.go.id. 
Setelah menjenguk semua alamat itu, dan 
tentunya menyimak kampanye partai-partai 
tersebut, silakan tentukan pilihan Anda. Vox 
populi vox dei, karena suara Anda memang 
menentukan nasib bangsa ini di hari 
kemudian. Anda tentunya cukup bijak untuk 
memilih siapa yang kira- Sa mampu membuat 
Indonesia tambah maju. jam 




















LAN Et fa. TE 
Mega Pa N/ 


4 www.pdiperjuangan-online.org 








Anis Matta: Saat Ini Kader Harus Agresif, Bukan " . Yangang ta 
Low Profile 
MELATA « M 


sroslang peruhu pang tngon SO-an han Lag dibuka 
karakter agretd kader utuk rangajar biryet yang doatak Parta 
Kandian Sajuktara (PKTI, Low profha buka «lag sekarang 


3000 Pandu PKS Amankan Pemilu 
TEMAP AN Juna mengawal pelak tanaan Per xgar bean be 
deregan suket dan aman, Pata Cesdilan Gajahtara KG) Jatang 


0 6 temarang 


DPRD Aceh Diduga Salahgunakan Rp 4,5 M, 
Na Gaaa: 2 Angestat PK (5) 
“nada yah nb but « 


dk www.pk-sejahtera.org 


TEMPAT CURAH PENDAPAT 


@ groups.yahoo.com/group/bulan- 
bintang 

@ groups.yahoo.com/group/dpdpan 

@ groups.yahoo.com/group/ 
Kebangkitan Bangsa 

@ groups.yahoo.com/group/PAN 

@ groups.yahoo.com/group/ 
partai merdeka 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiAmanatNasional 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiBintangReformasi 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiBulanBintang 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiBuruhSosialDemokrat 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiDamaiSejahtera 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiDemokrasilndonesiaPerjuangan 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiDemokrat 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiGolkar 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiKaryaPeduliBangsa 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiKeadilandanPersatuanlndonesia 

@ groups.yahoo.com/group/partai- 
keadilan-sejahtera 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiKebangkitanBangsa 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiKebangkitanBangsaPKB 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiMerdeka 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiNasionalBantengKemerdekaan 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiPatriotPancasila 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiPenegakDemokrasilndonesia 

@ groups.yahoo.com/group/ 
PartaiPersatuanDemokrasiKebangsaan 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 





Menambahkan 
Pencan 


Dengan mesin pencari pengunjung situs akan 
lebih nyaman menelusuri situs Anda. 


B 


NET.AKTIF 


LANGKAH 1 
Jalankan aplikasi Search Maker Pro 3.0 
dengan mengeklik tombol (Start) 
IProgramsj) (Search Maker Pro 3.0) 
(Search Maker Pro 3.0). Begitu ada boks 
kecil muncul di layar, pilih IEvaluate). 





LANGKAH 2 


Jendela wizard akan menuntun Anda 
membuat mesin pencari. Pertama, Anda 
diminta menentukan apakah mesin 





ila isi situs pribadi Anda sudah mulai 
banyak, pertimbangkanlah untuk 
menambahkan fitur mesin pencari di 
dalamnya, sehingga pengunjung akan semakin 
gampang mencari informasi yang mereka 
butuhkan. Silakan manfaatkan aplikasi pem- 
buat mesin pencari gratisan. Search Maker 
Pro 3.0 termasuk salah satunya. Download saja 
dari www.searchmaker pro.com. Berikut ini 
panduan penggunaannya. 





KREASI SITUS 












3 Search Maker Pro - EVALUATION MODE - Step 1 - Index Method 


MEN IA sd Ko) 


Search Makar Pro can Index websites or files in different ways. 
Select one of the following methods and dick Nest» 





pencari tersebut akan menelusuri halaman LANGKAH 3 

web tertentu saja atau semua halaman. Masukkan alamat situs Anda pada 
Jika pilihan kedua yang Anda pilih, klik boks yang tersedia, misal: http:// 
opsi (Index a whole web site orgroupsof — www.komputeraktif.com. Centangi 


files. Most people should use this 
options|, kemudian |Nextgl. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


opsi (Use Relatives Links). Masukkan 
juga nama file halaman muka situs 











ILUSTRASI: IRVAN 






MEN IA sd to) 


Enter the address of the website or filas you wish to Indar: 


Je 11103 





The search engine can use relative or absolute Inks, 


P Des Basine id 


What Is the default Filename on the server?: 
Defaud Flersene: Jndex a1p - 











Anda pada boks “Default Filename:”, 
lalu klik INextJ. 


LANGKAH 4 


Pada halaman selanjutnya, pilih tipe 
pengindeksan untuk situs Anda. Jika 





CJ Search Maker Pro - EVALUATION MODE - Step 3 - Number of Pages to... fe F3 LANGKAH FA LANGKAH 10 


Fis View SewchEngine License Helo 


s h Makan Tentukan template desain halaman situs Sampai di sini, Anda masih dapat 
pbb Makeala Anda pada boks yang ada, supaya melakukan penambahan atau 
tampilan hasil pencarian senada dengan pengurangan terhadap hasil 
Pasaran halaman lainnya. Jika tidak Anda isi, maka  pengindeksan. Versi trial Search 
Pee Mapan Ken anda halaman hasil pencarian akan tampil Maker Pro ini hanya bisa melakukan 
tnosbatow enbatntulua dengan latar belakang putih. Klik INextJ pengindeksan untuk enam halaman 
Sos tara emas | sesudahnya. saja. Lebih dari itu, silakan registrasi. 


Klik INextJ lagi. 


Do not index these pages: 


Pa —— 


Besre| Swsmonrie| aamsu| 01) ce Jos 
PN en YES 


9 Semch Maker Pro EVALUATION MODE Stop 6 - Te 


Fis Vew SeachEngne Licerse Help 
Search Maker Pro 


9 Search Maker Pro - EVALUATION MODE - Step 9 - View 
Fis View SewochEngne License Heh 





Choose a template For tie results or search page F regured: 
penneaga:1 si 
el sli 


Search Maker Pro 





Review and change the indexes that have been created: 


domainnya milik sendiri (misal: oke Lenteng omepai anregd 
www.aku.com), pilihan teratas bisa Anda —— —— 
pilih. Namun, jika situs Anda mengguna- 
kan subdomain atau domain gratisan, 
maka pilihan kedua lebih cocok. Klik 
INext) untuk melanjutkan. 





Choose a stylesheet for the results ce search page # regukred: 
measamif”””————j wa 
Search Page: sja 
Stylesheets are not regulrad F thary are Iinikad from tihs above templates. 











LANGKAH 5 
Sekarang tentukan di halaman mana hasil LANGKAH 8 
pencarian akan tampil, apakah di halaman — Akan ada konfirmasi mengenai setting 





yang sama, atau di jendela/frame yang tampilan yang sudah Anda buat. Untuk 
berbeda. Lanjutkan dengan (Next). melakukan perubahan, klik nama kompo- LANGKAH 11 
nennya, lalu klik (Changej. Bila tak ada Mesin pencari akan nongol di situs 
Fa “lagi yang harus Anda ubah, klik (NextJ. Anda. Untuk melihat hasilnya, klik 
IPreview|. Jika sudah puas, simpan 
SJ Search Makar Pro - EVALUATION MODE - Step 7.- Font Fosmakting halaman web tersebut dengan 
Searcn Maka Ind Abal do BN mengeklik (Save HTML). Perbaiki 
Search Makerre tampilan halamannya pada program 


(C Use Same Window 
CO Use New Window 


“ Use Another Frame, Named: | 


Choose what happens when one of the search results Is dicked: 
( Defaukt Behavior (Use Same Frame ce Window) 

(“ Break out of Frames 

(“Open in Hew Window 


Basa aa Bea as web editor yang biasa Anda pakai. 
Or use these options to override formatting or specfy actual styie dasses. 


13 Semch Maker Pro - EVWALUA ON MODE Step 10 - Fwrurtver 


Search Maker Pro 


Search Makar Pro has successfuly created the "search,htmi" search engine file. (25 KB) 





(CC Opens in Erame or Window Named: | 
Be Save the "seardh.htmi” search engine to disk. 
Place this is in the same location as your website or files, 


an ye : Preview the "search tm” search engne in you browser. 


Tentukan elemen apa saja yang akan 
P ja yang Search Maker Pro mulai melakukan Advanced Export, Advanced Search Page and Alter Indees are avaslable from the menu. 


aa aan ang pengindeksan terhadap situs Anda, sesuai 
elemen yang Anda setujui. Biar hasil opsi yang telah Anda pilih. Tunggu bebe- 


Mn Pe Cena Saja rapa saat sampai proses ini selesai, dan —5ma | te | te | 
| lagi-lagi klik INextl. 


9 Search Maker Pro - EVALUATION MODE - Step 5 - Semch Engme Set / CJ Search Maker Pro EVALUATION MODE - Step 8 - Create Index 
F0” Mom 'Sawch Engine: Licenee' Help Fle View SewchEngne License Help 


Search Maker Pro Search Maker Pro 














Ba) seve curent cordiguration or later use. 





COBA JUGA 


Choose tis elemants to inden and search 


SiteXpert Professional Edition 
www.xtreeme.com 

Search Engine Studio 
www.xtreeme.com 

Search Engine Builder 
Professional 1.65 
www.ALeadSoft.com 

Site Builder 1.2.1 
www.pbnsoft.com 


(G0 hitp- www, komputeraktif.comJedisialu.asp?judulmEDISI LALU 


When a search word is found in the content (body test) of a page a Guote can be daplayed, @dhitp:Jmwm-komputer aktif .cominewnker actives/Guestbook/L Gu... 
@) http://www. komputeraktif.comnewinteractives/Forum/LForums.... 
( Ymk Guctes for Each Page: (3 @) http://www komputeraktif comJcontactus-asp?judulm CONTACT US 


CC Dorit Show Guokes 


PP Sihow the gucte count and match data lor sach page. 


Advanced @) http: jwww.komputeraktif.comfopini,asp?judulsOPINSbtahur... 
. #iranced Seting: | onset an mi it ear (&'hito: Ilwww.komouteraktf .comisurat aso?ludule SURA Tetahun,,.. 


MOS ai 














komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 





NET.AKTIF 


net - 





5 SITUS TERBAIK 


veera. SuDpan- ZWnoelti. ari 














www.evolutiondeceit.com 
Berisi pemikiran dari 
Harun Yahya, pemikir 
islam, mengenai 
keruntuhan teori evolosi 
Darwin dan teorinya 
tentang makhluk hidup. 


www.suzuki- 
2wheels.or.id 

Tempat kumpul 
penggemar sepeda motor 
bebek Suzuki. Ada milis 
dan info lengkap tentang 
organisasi dan anggota- 
nya se-Jabotabek. 


www.lokon.or.id 
Semua tentang SMU 
Katolik di Kakaskasen 
Dua, Tomohon, Sulawesi 
Utara. Tampilannya 
sederhana, namun 
lengkap. 


www.bkn.go.id 

Situs Badan 
Kepegawaian Negara RI 
ini memiliki data yang 
cukup lengkap mengenai 
pegawai negeri sipil 
(PNS). 


www.the-imagi.com 
Mengungkapkan 
keindahan tidak harus 
selalu dengan kata-kata. 
Situs ini hampir sebagian 
besar isinya dipenuhi 
dengan foto-foto. 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


SITUS PILIHAN 








2g : 4 L 





MAAN LO) BJ: 


Berbisnis memang susah-susah gampang, tapi tidak 
selalu perlu bangku sekolahan untuk bisa berbisnis 
dengan baik. Kuasai strategi dan trik-triknya, itu 
lebih penting. 


www.bes.co.id 

Pusat perputaran modal di Surabaya. 
Cari tahu saham yang menarik untuk 
Anda beli dari situs ini, karena infonya 
real-time. 


www.jsx.co.id 

Kondisi pasar saham di Indonesia 
tergambar dari Bursa Efek Jakarta. 
Pantau berita naik-turunnya saham 
Anda dari sini. 





www.bapepam.go.id 

Sebelum menggelontorkan dana, simak 
peraturan pasar modal atau data 
statistik saham dan obligasi melalui 
situs milik Badan Pengawas Pasar 
Modal. 


www.ksei.co.id 

Milik PT Kliring Penjaminan Efek 
Indonesia, peroleh jasa kliring 
transaksi bursa, plus jadwal kliring 
selama 1 tahun mendatang di 
dalamnya. 





ag Pa www.nurularifin.com 
nurut: update Keputusannya berpolitik di Golkar 
Pe nana penata tidak main-main. Tulisan-tulisannya 
menunjukkan minatnya pada 


perjuangan perempuan, 
pemberantasan narkoba & AIDS. 





M3-Capture.zip 


M3-Capture.exe 


Menata Gaya 
Rambut via Ponsel 





Dengan bantuan M3-Capture, 
mengirim MMS ke ponsel 
makin mudah. 





Sebentar lagi, Anda pengguna operator GSM Indosat-M3, bisa menggunakan sebuah 
aplikasi kecil bernama M3-Capture untuk mengirim MMS dari PC ke ponsel. Gambar atau 


foto yang nampak pada desktop atau yang tersimpan di hard disk bisa Anda gunakan. 
Bahkan, Anda juga bisa menggunakan gambar atau foto tersebut sebagai Nokia Logo 


Operator, Nokia Picture Message dan EMS. 


Semuanya bisa Anda lakukan dengan cukup mudah, tanpa perlu terhubung ke ponsel 
dengan kabel data, IrDa adapter atau Bluetooth. Semuanya bisa Anda lakukan langsung 


melalui PC. 


Begitu proses instalasi rampung, jalankan aplikasi 
ini dengan mengeklik (Start) (Programsj) (M3- 
Capture) (M3-Capturej|. Klik tombol biru yang ada di 
sebelah kanan tulisan M3-Capture, lalu pilih salah 
satu opsi yang ada: Nokia Operator Logo, Nokia 
Picture Message, EMS Picture Message, MMS dan 
MMS Large. 


Siapkan gambar yang akan ditransfer ke ponsel. 
Bukalah gambar atau foto tersebut dengan aplikasi 
image viewer seperti ACD See. Bila gambar tersebut 
ada di internet, buka situs yang memuat gambar 
tersebut. 


Arahkan kotak pengambil gambar ke atas gambar 
yang akan Anda capture, lalu klik tombol bersimbol 
petir untuk menyimpan dan mengonversi gambar 
sesuai opsi yang sudah Anda pilih. Hasilnya akan 
tampil pada layar miniatur ponsel. 






7 n 


Ter S0 bu 


Ela TA Ye Toe ketat tp 





S0 
Mara 


Bila sebelumnya Anda memilih opsi 
IMMSI), maka Anda juga bisa 
menambahkan teks dan suara ke 
dalamnya. Untuk menambahkan teks, klik 
tombol (TJ, lalu masukkan teks yang ingin 
Anda lampirkan pada boks yang tersedia. 
Sedangkan untuk menambahkan suara, 
klik tombol bersimbol spiker, lalu klik pada 
tombol bersimbol lingkaran merah untuk 
merekam suara Anda. 


Jika semua sudah pas, Anda tinggal 
mengirimnya ke ponsel. Klik tombol JOKJ 
untuk memunculkan boks Send Message. 
Masukkan username dan password M3- 
Access.com Anda, serta nomor ponsel 
tujuan, kemudian klik tombol (SendJ. Klik 
tombol (Closej untuk menutup jendela 


VWNSNM ONVH :OLO4 








KIRIMAN PEMBACA MENGGUNAKAN PHOSTOSHOP Tai 


Bikin Roda 
Gigi 3D. 


Obyek bergaya tiga dimensi untuk berbagai ilustrasi. 









































lahlah gambar-gambar dua dimensi -| lingkaran. Klik 
ntuk membentuk gambar tiga di- Layers (OKJ pada boks 
mensi, dengan sedikit trik tentunya. Imormal We) Opacity: Jioose | yang muncul. Pilih 


Sebagai contoh, kita akan membuat roda er 

gigi berkesan 3D di sini. Hasilnya bisa Lock: J4 Pb Fil: (10096 # | ar Nana 
Anda manfaatkan untuk beragam ilustrasi. ' 
Versi Photoshop yang saya gunakan ialah 
Photoshop 7.0. 


LANGKAH 1 


Bukalah Photoshop dan siapkan file 
baru dengan memilih menu (File) 
INewj. Masukkan ukuran bidang 
gambar yang Anda inginkan, dan 
gunakan resolusi kira-kira 72 hingga 
150 dpi. Saya menggunakan ukuran 
seperti pada gambar di bawah. 





LANGKAH 4 


Tanpa menghilangkan seleksi lingkaran, 
pilih ikon (Substract from selection) yang 
terletak di bawah menu. Buat lingkaran- 
lingkaran kecil di sekeliling seleksi 
lingkaran yang besar. 


Name: (roda gigi 3d Setelah membuat 
Image Size: 264K layer baru, buat 
Preset Sizes: | Custom seleksi lingkaran 
width: |300 pixels dengan 

Height: |300 pixels menggunakan 
Resolution: (72 | pixels/inch Nana 
: u 
Mode: | RGB Color” MI Haa IMI 
Contents Buat seperti pada 
@ wnite gambar di sini. 
(O Background Color Kemudian pilih 


(O Transparent 


menu (Editj 
(Fill...) untuk 
mewarnai 





LANGKAH 2 

Buat layer baru di atas background layer. 
Caranya, tekan tombol (Ctrij - (ShiftJ - 
INI. Namai dengan roda. Setelah layer 
terbentuk, tekan (Ctrij - (HJ) untuk Le ! 
memunculkan gridlines. Pada tutorial kali Use: | Foreground Color | FE 
ini gridlines akan sangat membantu. Na asa LH 














5 — LANGKAH 5 
Mode: | Normal 5 Seleksi sekeliling lingkaran besar, tekan 
(Ctrij - (Shiftj - (IJ untuk meng-inverse 
3 seleksi. Tekan (Delete) untuk menghapus 
| Preserve Transparency bagian pinggir lingkaran yang tidak kita 
gunakan. 


Narne: | SEE 
(“Group With Previous Layer 





Color: Oj None v 


Opacity: | (foli 
Mode: | Norrnal v|— Opacity: 100 » |x | 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 








Rubrik ini terbuka untuk seluruh pembaca. Syarat pengiriman naskah lihat halaman 80. 


LANGKAH 8 LANGKAH 10 

Pilih menu (Layer) (Layer Style) (Bevel Agar roda gigi gampang dipindah-pindah, 
and Emboss...Jatau pilih ikon Add a kita harus menyatukan semua layer-nya. 
layer style) yang terletak di bawah kotak Sembunyikan background layer dengan 
Layer. Pada kotak dialog yang muncul mengeklik ikon mata pada Layer 
biarkan isian yang ada dan klik JOKJ. Properties. Kemudian klik layer roda. 





LX Setelah itu pilih (Layer) (IMerge Visible) 
“3 atau tekan |(Ctril - (Shift) # (EJ. 





LANGKAH 6 
Tekan (Ctrl) - IDJ 
untuk 
menghilangkan 
seleksi. Nah, 
bentuk awal roda 
gigi kita sudah jadi. 





roda copy 2 P3 
| | tg Hae 


Contract Selection 


5 (pixels 





contract By: | 


Blending Options... 





Drop Shadow... 


| Inner Shadow... 
Buat lubang di 


tengahnya, pilih Outer Glow... 
Elliptical Inner Glow... 

pa Me. €Bevel and Emboss... 
atau tekan (MJ, an 

buat seleksi Satin... 


seperti contoh 
di sini. Setelah 
itu, pilih 
(Select) 
IModify) (Contract...). Ketikkan 
angka 5 pada kotak dialog yang 
muncul. Tekan (Enter). Tekan 
IDeletej. Tekan (Ctrij # (DJ. 


Color Overlay... 
aradient Overlay... 
Pattern Overlay... 
Stroke... 








LANGKAH 11 


OK, selesai. Layer roda gigi telah 

digabung. Munculkan lagi background 
layer. Sekarang, roda gigi 3D sudah bisa 
digunakan sesuai keperluan Anda. 


LANGKAH 7 


Tekan (VJ untuk mengubah tool menjadi 
Move Tool. Tekan |Ctrij # (TJ. Klik-tarik 
node di kanan roda ke arah kiri. Tekan 


(Enter). 
o 
: 
| 
| 
| 


—., 





LANGKAH 9 


Untuk menambah ketebalan roda gigi, kita 
harus menyalinnya. Tahan tombol JAItJ, 
kemudian tekan tombol arah kanan 
sebanyak sembilan kali. Hasilnya akan 
terlihat seperti gambar di sini. 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 








(NX elain berkejar-kejaran, 
— “3 permainan anak yang 
es” paling seru dan 
menyenangkan tentu saja 
lempar-lemparan. 
Masalahnya, melempar apa 
dan siapa target lemparan 
kita? 

SnowCraft menjawabnya. 
Game berbasis animasi Flash 
ini menggambarkan 
pertempuran lempar bola 
salju antara dua kubu, Anda 
dan komputer. 

Anggota pada tiap kubu 
terdiri dari tiga anak. Masing- 
masing mempunyai 
kesempatan yang sama 
untuk melempar dan untuk 
kena lemparan. 

Bila bola salju musuh 
melayang dan tepat 
mengenai tubuh anak yang 
Anda kendalikan, ia akan 
pusing dan untuk beberapa 
saat tidak mampu berbuat 
apa-apa. Jangan terkena 
lemparan untuk kedua 
kalinya, karena anak tersebut 
tidak akan bisa melanjutkan 
permainan. la akan roboh 
terkapar, silakan pindahkan 
kontrol ke dua anak lainnya. 





2 
| $ gm | 
SnowCrafi , 





Harga: gratis 

Usia: segala usia 
Web: www.knickers.it 
Ukuran file: 2,02 MB 
Persyaratan: 
Windows 95/98/NT/XP 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


RINGAN & GRATIS 














A4 TAK SEIMBANG. Jika jumlah lawan semakin banyak, serbuan akan semakin 
gencar. Risikonya puyeng, atau bahkan harus terkapar. 


Awak kubu musuh punya 
kekuatan yang lebih baik. 
Butuh tiga kali lemparan yang 
tepat sasaran untuk memukul 
roboh setiap anak di kubu 
lawan. Dan begitu Anda mampu 
melakukannya, maka Anda 
berhak masuk ke level 
berikutnya. 

Di level kedua, jumlah 
musuh akan menjadi lima 
orang, sementara jumlah 
anggota kubu Anda tetap tiga. 
Begitu juga di level selanjutnya, 
jumlah musuh akan semakin 
berlipat lagi, dan Anda tetap 
three-in-one terus. 

Ada level bonus untuk Anda 
yang bisa melampaui level 
keempat. Tapi tantangannya 
sama sekali tidak berkurang, 
karena jumlah lawan justru 
makin bejibun saja. Kami pun 
baru bisa mencapai level ini, 
jadi kami belum tahu pasti 
berapa total level yang 
tersedia. 

Asyiknya, dalam permainan 
ini Anda bisa mengatur posisi 
tiap-tiap anak dengan bebas. 
Bisa menjauh ke belakang 
(agar lemparan musuh mudah 
terbaca arahnya), atau bahkan 
maju mendekat untuk 
mengincar lawan. 


Kekuatan lemparan pun bisa 
Anda atur. Tinggal klik mouse 
di atas seorang anak beberapa 
saat lamanya, maka penunjuk 
power akan muncul di 
sampingnya. Silakan 
perkirakan, jika jarak musuh 








» 
2 








A. KUAT & JAUH. 
Klik-tahan mouse 
untuk menghimpun 
kekuatan lemparan. 
Musuh di belakang pun 
bisa terancam bola 
salju Anda. 


SnowG6raft 


salju ke arah lawan. 


yang Anda incar cukup jauh, 
maka kekuatan lempar juga 
harus besar. Jika jarak musuh 
dekat, ya langsung klik saja. 
Bola pelan yang mengenai 
lawan tetap akan menyakitkan. 

Game ini juga merupakan 
adu kecepatan. Jadi, jika Anda 
telat melempar, bisa jadi 
Andalah yang kena lempar. 
Sebaiknya, berlatihlah terus 
untuk meningkatkan kecepatan 
respon Anda. 

Yang bakal terasa 
menyulitkan adalah gempuran 
bola salju lawan yang datang 
hampir bersamaan. Sementara 
kita hanya bisa 
mengoperasikan satu demi 
satu anggota secara 
bergantian. 

Pokoknya, jangan sampai 
lawan unggul deh, karena 
musuh akan tertawa terbahak- 
bahak mengejek tim Anda. 
Lucu sih, tapi menyakitkan. 
Hiks... :( 








1 
Kununnn! 








Kumpulkan bahan bakar agar bisa kembali ke angkasa luar. 





Harga: gratis 

Usia: segala usia 

Web: www.ultimatearcade.com 
Ukuran file: 1,3 MB 
Persyaratan: 

Windows 98/Me/2000/XP 


ujudnya setengah 
manusia, setengah 
serangga. Itulah dia 


Mister Shuster, makhluk 
angkasa luar, tepatnya tokoh 
yang kita mainkan dalam game 
animasi Flash ini. 

Piring terbang yang Mister 
Shuster tunggangi kehabisan 
bahan bakar. Dengan sangat 
terpaksa, mendaratlah si 
Mister Shuster. Agar dapat 
meneruskan lagi 
perjalanannya, ia kini harus 
mencari bahan bakar. Inilah 
misi utama dari game ini. 

Sebagai Mister Shuster, 
Anda harus mengumpulkan 
kapsul bahan bakar sebanyak 
mungkin. Ada dua benda yang 
tersebar di sana-sini. Satu 
berbentuk bulatan dan satu 
lagi kubus biru tiga dimensi 
yang berputar-putar. 

Gunakan tombol panah 
kanan pada kibor untuk 
menggerakkan Mister Shuster 
maju, dan panah kiri untuk 
mundur. Anda juga bisa 
jongkok lho, pencet saja panah 
bawah, dan panah atas untuk 


berdiri kembali. Atau 
melompatlah dengan menekan 
ISpacebar). 

Lho, buat apa melompat? 
Ada ranjau berupa paku-paku 
berukuran besar. Kalau ingin 
selamat, usahakan Mister 
Shuster tidak pernah meng- 
injak yang beginian. Risikonya, 
kesehatan akan menurun, 
bahkan bisa bikin tewas. 


Tekan (Spacebarj lebih lama 


untuk melompat lebih jauh. 
Gunakan juga tombol ini untuk 
mengambil kapsul bahan bakar 
yang berada di balok-balok 
atas. 

Nilai dari setiap kapsul 
bahan bakar berlainan, 
tergantung tingkat kesulitan 
saat mengambilnya. Ada yang 
cuma “1”, ada juga yang 
nilainya “10”. Nilai juga bisa 
bertambah saat Anda 
berpindah layar. Saat pertama 
kali main saja tiba-tiba sudah 
ada nilai “4”. 

Setelah berjalan dari pojok 
kiri hingga pojok kanan layar, 
Anda akan pindah ke layar 
berikutnya. Begitu masuk layar 
berikutnya, maka Anda tidak 


SCORE: 26 HEALTH: 





RANJAU. Raih kapsul sebanak Anda mau, tapi ingat juga dengan terbatasnya 


waktu dan ganasnya paku. 


bisa lagi kembali ke layar 
sebelumnya. Oleh karena itu, 
lakukan yang terbaik di setiap 
layar 

Waktunya juga berjalan 
terus. Usahakan untuk 
mengumpulkan bahan bakar 
sebanyak dan secepat 
mungkin. Pada tiap akhir level, 
Anda akan menerima poin 
bonus. Usahakan untuk bisa 
menyelesaikan tiap level dalam 
waktu kurang dari 100 detik. 

Tampilan game ini cukup 
enak dilihat. Dengan warna 


latar belakang hitam, di pojok 
kiri atas terdapat penunjuk 
skor yang Anda raih. Lalu di 
sebelahnya terdapat 
keterangan kesehatan yang 
masih Anda miliki, dan waktu 
yang sudah Anda lewati. 

Di bagian atas juga ada 
penunjuk frame rate. Selama 
bermain, terdapat musik yang 
mengiringi Anda. Untuk 
mematikan iringan tersebut, 
klik saja simbol headphone 
(music on/off) di pojok kanan 
atas. 





DARURAT. Cari dan kumpulkan kapsul bahan bakar sesegera mungkin agar bisa terbang kembali. 


komputer 75 | 10 Maret 2004 








MEMBUAT EFEK 3D | 


DIGITAL IMAGING 








is Membuka Dokumen 
Bukalah dua buah gambar yang 

dibutuhkan lewat menu (FileJj (Open). 

Selanjutnya, klik gambar sampul buku, lalu 

tekan (Ctrij # JA, dan (Ctril - IC) pada kibor. 

Klik jendela gambar isi buku, lalu tekan (Ctrl) - 

| | IVI. Nah, Anda telah menyatukan dua gambar 
1 “ tersebut dalam satu jendela. Kini tutup jendela 

| Kan lain dengan mengeklik tombol JXJ di pojok 

kanan atas. 








Percantik gambar buku atau majalah 
dengan efek tiga dimensi. 





Software: 

Adobe Photoshop 7.0 

MO OLS: $ ambar buku dengan sampul depan yang sedikit terbuka, PAN O Abi” 
pa ea MN mm bisa Anda buat hanya dengan berbekal dua gambar. Satu 

Filter: GP gambar untuk sampulnya dan satu gambar untuk halaman 

- Gaussian Blur dalam. Gunakan saja beberapa filter yang tersedia dalam 

2 anggi Photoshop. 2:15 





EKSPRESI 
PRIBADI 





yR Duplikasi Background Layer 
Buat duplikat layer Background. 
Caranya, klik-tarik layer tersebut di atas menu 
INew Layer) pada jendela Layer 


| 
kapaga dum 


( 
£ 
c 
z 
: 
: 
: 


Layers 


hormai | -) Opacity: (10098 || 


Le FK jPrETA 





Create a new layer 





komputerakdff 75 | 10 maret 2004 





Memasang Link 

Hubungkan Layer 1 dan layer 
Background copy menjadi satu kesatuan 
dengan mengeklik Layer 1 dan memberikan 
simbol Linked pada layer Background copy. 
Kemudian, nonaktifkan layer Background 
dengan menghilangkan simbol mata yang ada 
di depannya. 





(Normal Kd Opacity: 
bk" IGryerera 





Mengubah Ukuran Obyek 

Kini perkecil gambar tersebut hingga 
2/3-nya, dengan mengeklik menu JEditJ (Free 
TransformJj. Lantas, sambil menekan tombol 
IShiftj - JAltJ, tarik kotak kecil yang ada di 
pojok kanan atas ke bagian dalam, lalu tekan 
(Enter). 





£s Adobe Photoshop 


Memutar Kanvas 90 Derajat 
Putar kanvas 90 derajat berlawanan 
arah jarum jam dengan mengeklik menu 

Ilmage) (Rotate Canvas) |(90” CCWI). 


























GALERI 


&s Adobe Photoshop 





TIA: 
Pa” 














Saya membuat sebuah cover majalah 
sepak bola bohongan, dengan 
menggunakan Adobe Photoshop. 
Tampilan menarik dengan komposisi 
warna cantik. Teknik: Masking, Layers 
Blend, Opacity, Filters: Blur. 


Danny Altia Gamadhi 





Menambahkan Efek Lengkung 
Buat efek lengkung dengan 
menggunakan menu (Filter) (Distort) 
(Shear...). Atur besarnya lengkungan yang 
akan Anda buat, dengan menggeser titik 
lengkungan, lalu klik JOKJ. Usahakan 
lengkungan tidak melebihi lebar kanvas. 





Sania Purnama 


Ii orange pg & ML (Layer LCMYEI 


Pangeran Ridho 


Kirimkan karya (dengan keterangan 
Software berikut versinya dan Tools atau 
Filter yang Anda gunakan atau masalah 
Anda tentang olah gambar digital ke: 
TuktalO)a Eluta EmuElEn Aa 


komputerakff 75 | 10 maret 2004 


DIGITAL IMAGING MEMBUAT EFEK 3D 














Memperbaiki Posisi Obyek 
Posisikan gambar sampul agar 
menutupi gambar isi dan hanya menyisakan 
ujung kanan-bawahnya. Gunakan menu JEditl 
(Free Transform) untuk melakukannya. 
Perbaiki juga perspektif obyek dengan 
mengeklik-kanan obyek, lalu pilih 
IPerspectiveJ. Jangan lupa tekan (Enter) 
untuk menyetujui perubahan yang Anda buat. 





Mengembalikan Posisi Obyek N mena OOT Kana 
Sekarang putar kembali kanvas ke 


posisi semula dengan mengeklik menu (lmage) 
IRotate Canvas) (90” CW). 


es Adobe Photoshop 
Eile Edit | Image Layer Select Filter View Window Help 


» Jaa 
e.ipg @ 90.12& (Layer 





tua Adobe Photoshop 

File | Edit Image Layer Select Filter View 
Undo Free Transform CtilxZ 
Step korward Shota 
Step Backward — AltsCtikZ 


Fade, Gantt 


Cent Pighent 
Kopy Win 
Bopv Meraed Shot 
Paste CtileV 
Pasteinto “Irit ba 
Ciear 


Fl... 
Stroke... 





Ki orange. pg & 90.12 (Layer 1.C MYKI 


Free Transform 
Transform 


Define Brush... 
Define Pattem... 


Derme custom shap 


Purge 





Memiringkan Obyek 

Klik menu (Edit) (Free Transform) 
kembali, lalu arahkan kursor pada pojok 
kanan-atas gambar hingga kursor berubah 
menjadi anah panah lengkung. Klik, 
kemudian geser ke kiri, sehingga gambar 
akan sedikit miring ke kiri. 





ange. pg @& 9012 (Background copy 2. CMYEI 


Be Ga ap Liwa isat (tm Yan Mrdoe Heh 
DNkAT “Onr Inn Gn TArz Tak “Ng TNib: 





(ET 


2 


| photos 


Near 
010” e Menghilangkan Link 

Kini atur posisi gambar sampul dengan 

Ekspnesi gambar isi. Pisahkan keduanya dengan 


TTU SADA menghilangkan simbol /ink dari kotak yang ada. 





pem TN Ori con Tel 
le Iryorera 





Membuat Perspektif 

Klik-kanan obyek, lalu pilih menu 
IPerspective). Biar perspektif obyek lebih 
nampak, perkecil bagian atas obyek dan 
perbesar bagian bawahnya dengan menggeser 
kotak-kotak kecil yang ada di tiap sudutnya. 
Jika sudah pas, tekan Enter). 





Menambahkan Bayangan 
Tambahkan efek bayangan serta efek 
. an tebal buku. Panduan detilnya bisa Anda 
T dapatkan di edisi mendatang 
8 — (BERSAMBUNG). 





komputerakdff 75 | 10 maret 2004 





IKLAN 


komputeraktIf 75 | 10 Maret 2004 





NO PROBLEM LAH 





Kami siap mengobati 
kepusingan Anda yang 
diakibatkan oleh komputer 





PENGANTAR REDAKSI 


Jangan buru-buru menghakimi komputer rusak 
karena virus. Sebaiknya lakukan pemeriksaan 
terhadap instalasi software dan hardware Anda. 
Penksa konektor, soket, dan colokan kabel serta 


periferal. Pastikan sudah tertancap dengan baik, dan 
driver-nya tidak bermasalah. Usahakan juga 
memenksa kompatibilitas software dengan sistem 
operasi sebelum Anda menginstalnya ke PC. 
Wassalam. 


PENJAWAB. ADITYA WARDHANA 


Game Diablo Il Rusak 


T: Saya kok tidak bisa 
memainkan game Diablo II, 
padahal semua persyaratan telah 
terpenuhi. Bahkan, saya sudah 
men-download patch-nya, tetapi 
tetap saja muncul pesan “please 
insert play disc”? 

Said Hasyim via e-mail 


J: Game Diablo II, sepanjang 
yang telah kami coba, memang 
mengalami masalah seperti itu. 
Hal ini juga sering dialami 
penggemar gamelainnya. Patch 
1.09b yang disediakan oleh 
vendornya ternyata juga tak 
banyak membantu. Blizzard, 
sebagai pembuatnya, pun 
mengakui adanya bug ini. Setelah 
redaksi kontak ke vendornya, 
jawaban yang kami terima via e- 
mail adalah “we can't keep up with 
all the CD drives out there.” 
Artinya, mereka selaku 
pembuatnya sendiri tampak 
menyerah denganadanyabug 
tersebut. Masalah ini tak hanya 
terjadi pada CD game Diablo II 
bajakan, namun juga pada CD 
game orisinilnya. 





Error Windows 2000 


T: Saya menggunakan Win- 
dows 2000 dengan problem 
sebagai berikut: 

1. Pada saatakan mengganti 
tampilan wallpaper, muncul 
pesan “Rundli32.exe has 
generated errors and will be 
closed by windows. You will 
neet to restart the program. An 
error log is being created”. 

2. Saatmemakai Windows 
Explorer, beberapa menit 
kemudian muncul pesan 
“explorer.exe has generated 
errors and will be closed by 
windows. You will need to 
restart the program. An error 
log is being created”. 

Kira-kira apa penyebabnya, 
dan bagaimana cara 
membenarkannya? 

Arif via e-mail 


J:1 & 2. Tidak kompatibelnya 
program dengan sistem operasi bisa 
menyebabkan kasus seperti itu. 
Kerusakan pada program pun 
mengakibatkan perkara yang 
sama. Program seperti ZoneAlarm 
atau Guarterdeck CleanSweep 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


TANYA & JAWAB | 








misalnya, sering menimbulkan 
error di Windows 2000. Periksa 
satu persatu, dan uninstall 
program yang rusak atau tak 
kompatibel. Untuk mengeceknya, 
jalankan Windows 2000 dengan 
Safe Mode. 


Pertanyaan 7-in-1 


T: Spesifikasi PC saya: P4 1,8 
GHz, RAM 256 Mb, 
motherboard ASUS P4S533MX 
(USB 2 Compatible), GeForce 4 
MX 64 MB, HDD Maxtor 20 
GB 7.200 rpm, CD-RW ASUS, 
dan sistem operasi Microsoft 
Windows XP Professional 
Edition. Pertanyaan saya: 

1. Saya menggunakan 
antivirus Trend Micro PC Cillin 
2002 (sudah di register dan 
terdaftar atas nama saya) sejak 
pertama menggunakan PC ini. 
Namun setelah satu tahun, saya 
tidak bisa lagi meng-update virus 
definition. Setiap saya mengeklik 
tombol fupdate|, beberapa saat 
kemudian muncul pernyataan 
“PC Cillin Server Response 
Timed Out”. Bagaimana 
mengatasinya? 

2. Setelah selesai 
menggunakan aplikasi Power 
DVD XP dan melakukan 
shutdown, selalu muncul boks 
dialog dengan pesan “Ending 
Program: Explorer.exe”. Setelah 
mengeklik (End Now), 
barulah PC bisa shutdown 
dengan benar. Kenapa dan 
bagaimana agar normal 
kembali? 

3. Saya mencoba 
mempelajari tentang Wasabi, 
MAKI Script, dan XML 
Document untuk membuat skin 
Winamp 3. Dari situs mana saya 
bisa mendapatkan tutorial 
lengkap yang mudah dimengerti 
mengenai hal ini? Bagaimana 
juga menyimpan file sehingga 
berformat WAL (Winamp 
Abstraction Layer), program 
apakah yang digunakan? 

4. Seandainya saya memliki 
sebuah Flash Diskber-USB 1, 
bisakah media simpan ini 
digunakan pada PC ber-USB 2? 

5. Akhir-akhir, ini speaker 
saya selalu berdesis beberapa 
saat setelah kabelnya 
ditancapkan ke stop kontak. 
Padahal, jika saya memakai 
headphone suara desis itu tidak 


ada. Apakah hal ini 
berhubungan dengan dekatnya 
jarak speakerke monitor? 

6. Berapakah umumnya umur 
sebuah monitor dan hard disk? 

7. Apakah mungkin kita bisa 
membuat sebuah antena 
parabola biasa menjadi parabola 
untuk koneksi internet via 
satelit, atau mungkin membuat 
parabola sendiri tanpa harus 
membeli? Kalau ya, bagaimana 
caranya, dan darimana saya bisa 
mendapatkan langkah-langkah 
membuatnya? 

Sukmo Duto via e-mail 


J: 1. Bukalah file RESULT.HTM 
yang ada di dalam folder 
C-Program Files/Trend 
MicroPC -cillin 20021. Jika di 
dalamnya ada tulisan RET-210, 
berarti masa lisensi program 
tersebut telah berakhir. Ketika 
Anda membeli mobo atau 
komputer, mungkin saja disertakan 
software PC Cilin dalam bentuk 
OEM atau preinstalled license 
yang bisa berjalan beberapa bulan 
saja. Setelah masa berlaku lisensi 
habis, maka Anda tak bisa lagi 
meng-update secara otomatis, 
sehingga Anda harus membeli versi 
baru lagi 

2. Hal seperti ini biasanya 
terkait dengan driver periferal PC 
Anda atau karena software 
tersebut menimbulkan konflik 
dengansistem operasi Windows 

3. Coba Anda buka tutorial di 
maki.sourceforge.net, 
Www.winamp.com, 
frisbeemonkey.com/winamp3/ 
references/maki.php, www- 
136.ibm.com/ 
developerworks/xml. Untuk 
membuat file berformat WAL, 
coba pakai program text editor 
yang mendukung XML dan 
HTML 

4. Bisa, colokannya sama. 
Yangmembedakanhanya 
kecepatan transfer datanya, USB 
2.0 lebih cepat ketimbang USB 
1.0 

5. Interferensi sinyal di sekitar 
spiker luar bisa pula menyebabkan 
suara spiker berdesis. Namun 
sebaiknya, cek kembali kabel-kabel 
yang tercolok ke portaudio pada 
PC. Periksa pula konektornya 

6. Umur sebuah monitor 
memang tidak pasti, karena 
tergantung pemakaiannya. 
Apabila dihidupkan selama 12 jam 





per hari, maka umurnormalnya 
bisa mencapai 3-5 tahun. 
Tanda-tanda monitor yang mulai 
rusak adalah tampilan wamanya 
yang mulai pudar dan 
gambarnya selalu bergoyang 

7. Andabisa sajamembuat 
antena parabola sendiri, buku 
panduannya tersedia di toko 
buku. Namun untuk koneksi 
internet tetap saja Anda harus 
berlangganan ke ISP. Salah satu 
penyedia koneksi intemetdengan 
parabola adalah Makmur 
Parabola 


(www.makmurparabola.com). 


S.M.A.R.T 


T: Komputer saya Pentium II/ 
400 Mhz dengan RAM 128 
MB dan OS Windows 98. 
Sejak dua bulan lalu, saya 
menginstal program 
S.M.A.R.T di komputer saya. 
Tapi sejak itu ada indikator 
yang dipantau program itu, 
yaitu Power On Hours Count 
(POHC), yang terus 
mengalami penurunan, dari 
nilai 60 menjadi 48. Tanggal 
pada item I hreshold Exceeds 
Condition (TEC) 
menunjukkan 26/5/04. 

1. Apa sebenarnya yang 
terjadi pada HDD saya 
menurut indikator tersebut? 
Menurut program itu, POHC 
hanyalah indikator yang 
menunjukkan umur dari drive 
bersangkutan? 

2. Apa yang harus saya 
lakukan untuk mencegah 
penurunan itu terjadi terus, 
padahal saya sudah hati-hati 
memperlakukan komputer 

P 


3. Benarkah kemungkinan 
umur drive PC saya hanya 
sampai waktu yang 
ditunjukkan item TEC itu, 
sedangkan indikator lain sama 
sekali tidak menunjukkan 
perubahan apapun? 

4. PC sayajuga sering tidak 
bisa memformat, menyimpan, 
atau menghapus file dari 
disket. Muncul keterangan 
“Disk A: is write-protected. A 
file can not be... to a write 
protected disk”. Apakah disk 
drive tersebut juga mengalami 
masalah atau hanya disketnya 
saja yang rusak? 

Arie Wibisono via e-mail 


E-mail dialamatkan ke noproblem@gramedia-majalah.com. Faksimili (021) 634 1833 
Redaksi komputeraktff, Gedung Perintis Lantai III, Jalan Kebahagiaan 4-14, Jakarta 11140. Sertakan nama dan alamat Anda! 


J: 1,2 & 3. S.M.A.R.T.(Self 
Monitoring And Reporting 
Technology) adalah program 
yang berfungsi untuk mengecek 
status disk dan mendeteksi 
kemungkinan terjadinya 
kerusakan. Sementara T.E.C. 
(Threshold Exceeded Condition) 
yang member tanggal kerusakan 
akan member peringatan 
terjadinya kerusakan hard disk. 
Nilai yang ada di S.M.A.R.T 
biasanya antara 1-100 (kadang 
200-253). Semakin tinggi 
nilainya, maka hard disk 
semakin baik, begitu sebaliknya. 
Namuntak usah cemas deh, 
karena S.M.A.R.T hanya 
memprediksi kerusakan hard disk 
secara bertahap dan tidak bisa 
memastikannya secara tepat. 
Kami pemah memakai program 
tersebutternyata prediksinya 
meleset, hard disk kamimasih 
bisa bertahan lebih dari dua 
tahun. Sebagai antisipasi, 
backup data penting di hard disk 
secara rutin. 

4. Coba Anda cek kembali 
proteksi pada disket, apakah 
benar telah terbuka. Problemnya 
mungkin berkaitan dengan 
sistem untuk format. 


Blokir Junk Mail 


T: Bagaimana caranya 
memblokir e-mail sampah 
pada Yahoo Mail, sementara 
fasilitas yang ada hanya 
memblokir satu persatu, 
sehingga sangat menyita 
waktu. Apakah Yahoo! juga 
menyediakan akses POP3? 
Hotler Napitupulu 

via e-mail 


J: Memang tak ada cara lain. 
Centangi kotak di depan setiap 
e-mail yang Anda perkirakan 
sebagai junk mall, lalu klik 
(Spam). Bila datang lagi lain 
waktu, e-mail tersebut akan 
langsung masuk ke folder Bulk 
Mail. Agar lebih mudah, 
sebaiknya setel account Yahoo 
Mail ke dalam Outlook Express 
atau Outlook. POP3 Yahoo 
Singapura 
(www.yahoo.com.sg) masih 
bisa Anda gunakan secara 
gratis, namun Anda harus 
mengaktifkannya terlebih 
dahulu. Instal juga software 
antispam untuk Outlook. 


Bikin Jaringan 


T: Ketiga PC saya saling 
berhubungan melalui LAN. 
Saya ingin ketiga PC 
tersebut dapat mengakses 
internet melalui sebuah 
modem yang ada pada 
server. PC Server saya: 
Pentium III 700, RAM 128 
MB, LAN built in, Modem 
built in, OS MS Windows 
98SE. Sedangkan spesifikasi 
PC client 1 dan 2: Pentium 
233 MMX, RAM 128 MB, 
LAN 3 COM, OS MS 
Windows 98SE. Bagaimana 
cara menyambungkan 
ketiganya agar dapat 
mengakses internet? 

Joko Sulistiono via e-mail. 


J: Siapkan peranti hub atau 
hub modem untuk 
menghubungkan ketiga PC 
tersebut. Lalu siapkan pula 
kabel Cat5 atau sering disebut 
10Base TI. Pasangkan ujung- 
ujung kabel ke konektor RJ- 
45. Buatlah tiga kabel yang 
sama. Koneksikan hub ke 
semua PC tersebut. Biarkan 
jalur kabel telepon masuk ke 
PC server. Selanjutnya, buka 
Network Neighborhood dari 
Control Panel, sehingga 
terbuka boks dialog Network. 
Klik (Add), tambahkan 
Client dengan memilih Client 
for Microsoft Network. 
Tambahkan pula File and 
printer sharing for Microsoft 
Networks, dan protocol TCP/ 
IP, NetBEUI, serta IPX/SPX- 
compatible. Jangan lupa untuk 
menginstal LAN card. Pada 
protocol TCP/IP, klik 
(Properties) dan masukkan 
alamat IP untuk ketiga PC 
tersebut secara berurutan. 
Isikan kotak Subnet Mask 
Anda dengan angkayang 
sama, misalnya 255.255.0.0. 
Kliktab (Identifica- 
tion), lalu namai setiap 
PC. Di kotak Workgroup, 
masukkan namayangsama 
untuk ketiga PC. Berikutnya, 
atur koneksi dial-up dengan 
menggunakanmodemyang 
ada di PC server. Dari PC 
server, buatlah koneksi baru 
klik menu (Start | 
IPrograms)| |Acces- 
sories| |(Communica- 





Contfiguratian | Igertincaton | Accecs Cordro | 
Tha TCFFIP Pioparbas 


Bond | | memios 


WE Aekranced 
DNS Configualian | Gateung | WINS Comigoratian IP Addeti 
ya 


Ari IP aeldreti can be sutomabcali setogned Io Bhar computer. 
IP pour network does not md omalicadp sesign IP adan, nak 
Sesar rekbiwork, senanedtrad Not ari Bekas, card Mean Rape iri 


I7 Obtaan an IP addiesi sutomaicali 
(F Specaly dri IP meeees: 
IP Ackdinss (ho no. 51 . #4 | 


Suket ask (ehh .#bh. ML. 








Ak ATUR IP. Masukkan alamat IP yang 
berbeda untuk ketiga PC agar tak 
bentrok satu sama lain. 


Czons| (Dial 
upNetworking|. Klik (Make 
New Connection), begitu 
muncul boks dialog, masukkan 
modempada kotak Selecta device. 
Klik (Next), lalu masukkan 
nomor telepon ISP Anda. 


Pesan “Out of 
Freguency” 


T: Display driverpada folder 
Windows tidak sengaja 
terhapus, lalu waktu main 
games tertentu di layar 
monitor muncul pesan “out of 
freguency”. Gambar di 
monitor jadi kurang tajam. 
Bagaimana solusinya? 

Dani via e-mail 


J:Ketika sinyal horizontal atau 
horizontal sync yang dihitung 
oleh monitor micro lebih rendah 
atau lebih tinggi dari standar 
horizontal phase yang dimiliki 
monitor, maka pesan “Out of 
Freguency” akan muncul. Anda 
harus mengubah setelan resolusi 
layar dan refresh rate monitor 
dari boks Display Properties. 
Jalankan PC dalam Safe mode. 
Lalu, klik (Start) (Runj, 
ketikkan regedit dan klik OK. 
Di dalam boks dialog Registry 
Editor, masuklah ke 

HKEY LOCAL MACHINE 
Config10001DisplayiSettings. 
Klik-dobel (RefreshRate |. 
Ubah nilainya menjadi 60, lalu 
klik (oKJ. Klik-dobel (Reso- 
lution), ubah nilainya 
menjadi 640,480, dan klik 
(OK). Restart PC. 


komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 





Virus Cinta 


T: Di komputer saya tiba- 
tiba muncul file DOC dengan 
nama jangan dibuka. Setelah 
file tersebut dihapus, muncul 
file lain bernama my heart.exe. 
Saya hapus file tersebut, 
namun selalu muncul kembali 
di drive C1My Document. 
AVG antivirus versi 6 juga 
tidak bisa mendeteksinya 
sebagai virus. Akhirnya saya 
menginstal ulang komputer 
dengan OS Window 98 SE. 
Namun ternyata file tersebut 
masih ada dalam komputer 
dengan logo Microsoft Word. 
Bahkan, saya tak bisa 
mengakses registry editordan 
system monitor configuration. 
Dan setiap kali saya menyalin 
file Word dari disket ke PC, 
maka langsung terdapat file 
“jangan dibuka”. Bila 
dihapus, file ini selalu 
berganti nama, antara lain 
dengan nama “cintaku”, 

“buka dong”, “my heart, 

“kenangan”. 
Aditya Nugraha via e-mail 


J: PC Anda terkena worm 
buatan lokal, namanya 
W32.Pesin atau MyHeart. 
Virus dalam negeri ini 
sebenamnyatelah beredar sejak 
setahun lalu, dan kebanyakan 
menyebar melalui wamet dan 
rental komputer. Virus ini tidak 
dapat terdeteksi oleh antivirus 
buatan mancanegara, seperti 
Norton AntiVirus, McAfee 
atau PC-Cillin. Virus ini akan 
menyalin dirinya ke folder 
C:My Documents/My 
Heart.exe. Namun jangan 
khawatir, kami telah 
menyertakan pembasminya di 
CD bonus edisi 73. Anda juga 
bisa mengambil removal tool- 
nya dari www.vaksin.com. 


Koneksi Internet 
Putus-putus 


TI: Saya mempunyai PC P4, 
Modem 56kb v92, Windows 
Me, IE6 SP1 dan 
TelkomNet Instan. Masalah 
sayaadalah: 

1. Mengapa koneksi 
sering kali terputus setiap 
browsing atau download dari 
internet, bahkan 


NO PROBLEM LAH 





TANYA & JAWAB | 


ANTARK!T@ 


Kirimkanlah solusi (bukan pertanyaan) Anda via e-mail ke 
antarkita@gramedia-majalah.com atau faksimili (021) 634 1833, 
atau via pos ke alamat Redaksi. Tersedia tas Punggung dari 
HI-TECH Mall untuk pemberi solusi yang termuat. 


MASALAH DIA #1 


- Komputer saya memakai WindowsXP. Saat booting, muncul pesan “Invalid Boot.ini-Boot from 
C:/Windows”. File Boot.ini tidak ada dalam hard disk saya. Apa yang salah? 
Erik Hutauruk via e-mail 


SOLUSI ANDA #1 


. Buka Windows Explorer, klik menu (View) (Folder Options) dan aktifkan (Show hid- 
den files and folders|. Lalu, ceklah Boot.ini di C:1. Kalau tak ada, buatlah Boot.ini baru 
dengan memakai Notepad, isinya: 

(boot loader) 

timeout-30 
default-multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1” WINDOWS 
(operating systems| 








multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1N”WINDOWS-” Microsoft Windows XP Pro” /fastdetect 
Hartanto via e-mail 


MASALAH DIA #2 


. Begitu memakai Yahoo Messenger dengan koneksi proxy, saya tidak bisa melihat video webcam. 
Muncul peringatan “you appear to be behind a firewall and are currently unable to use the yahoo 
webcam”. Bagaimana cara mengatasinya? 

Basuki via e-mail 


SOLUSI ANDA #2 


. Anda memakai koneksi internet dengan menggunakan firewall. Yahoo Webcam tak bisa dijalankan 
apabila Anda memasang firewall di PC. Buka Yahoo Preferences, klik Connection dan gantilah “Protocol:” 


TCP, “Server: webcam.yahoo.com, “Port:” 5100. 


Faiz Rahman via e-mail 


Iko/KeNtejploN le) 


MASALAH KALI INI, SOLUSI AKAN DIMUAT DALAM EDISI 78 


Saya memakai Windows 98SE. Setiap kali shutdown, hard disk-nya tidak bisa langsung mati 
otomatis. Saya harus mematikan PC secara manual, bagaimana mengatasinya agar normal 


kembali? 
Rosmana via e-mail 


menyebabkan PC restart 
dengan sendirinya? 

2. Berapa kecepatan 
download apabila kita 
menggunakan dial-up? 

3. Apa yang dimaksud 
dengan proxy server, dan apa 
sih kelebihan dan 
kekurangannya? 

Agung AS via e-mail 


J:1. Koneksi yang putus-putus 
bisa merupakan akibat dari 
saluran telepon yang jelek, 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


periode time-out di ISP atau 
aktifnya fitur call waiting 

2. Kecepatan download dari 
intemet dipengaruhi berbagai 
faktor. Namun kecepatan rata- 
rata koneksi dial-up dengan 
memakai modem 56K sebesar 
43-50 Kbps. Kecepatan 
koneksi intemet kadang bisa 
meningkat dengan booster, 
seperti ActiveSpeed, 
WebRcket, dan Dr.Speed. 
Untuk mempercepat 
download, sebaiknya gunakan 





downlad manager, seperti 
Download Accelerator Plus, 
FlashGet, Mozilla, 
HiDownload atau software 
sejenis lainnya 

3. Proxy serveradalah 
serveryang bertindak sebagai 
perantara antara PC 
workstation dan intemet. 
Biasanya dipakai di kantor 
atau perusahaan, fungsinya 
untuk mengontrol keamanan 
data dan layanan dalam 
jaringan. 


IKLAN 


komputeraktIf75 | 10 Maret 2004 






HARGAKTIF 





Sistem Operasi 


MICROSOFT 


@ Windows Professional 2000 English CD 
US$284 


@ Windows Professional 2000 English, 
Upgrade Version Product CD (Upgrade 
from Windows NT Workstation) US$ 137 


@ Windows Pro 2000 English, PUP 
(Upgrade from Windows 98/98SE/ME) 
US$199 


@ Windows XP Professional US$ 285 
@ Windows XP Professional Upgrade US$ 196 


@ Windows XP Professional Upgrade, AE 
US$81 


@ Windows XP Home Edition, English US$ 195 


@ Windows XP Home Edition Upgrade 
US$100 


Utility EK 


MCAFEE 
@ McAfee Utilites US$ 67 
@ AuickCleanUS$ 55 


SYMANTEC 


@ ProCommPlus 32v4.8forWindows 
2000/95/98/NT4.0 US$ 140 


VERITAS 


@ Backup Exec, NT/2000, Adv Server 
Edition v8.6 US$ 875 


COBA ” SAJA 


@ Backup Exec, NT/2000, Intelligent 
Disaster Recovery Option, v8.6 US$ 375 


@ BackupExecNetware Single Server 
Edition v8.5 US$535 


@ Backup Exec Desktop v4.5 for 
Windows 95/98/Me/NT/2000US$ 79 


WINZIP 


@ Winzip8.1 Site License (2-9 users) 
US$33 


Anti-virus & 


Security Software 


DEERFIELD 


@ MailScan 3.xfor6 users, 1 year update 
US$99 


@ Mail Essentials gateway for exchange/ 
SMTPfor10mailboxes US$ 350 


@ Mail Essentials gateway for Exchange/ 
SMTPfor50boxes US$ 890 


EEYE 
@ Iristhe Network Traffic Analyzer US$ 1.295 


@ Retina Professional Edition - 16 IP 
PackUS$ 1.295 


@ Retina Professional Edition - 32 IP 
PackUS$2.067 


@ Secure IIS 256 Webs US$ 1.290 
@ SecurelIS 1024 Webs US$ 2.590 
@ Secure IIS 8192-P US$ 3.890 





Norton System Works 2004 


Utility 


| " ut TA 
t- | 


" Pacar Hoon 


— 5 
SystemWorks 


Multifungsi 


Program utility plus antivirus @ 
Norton AntiVirus e Norton 
Utilities e Norton Password 
Manager @ Norton GoBack 
Personal Edition e Norton 
CleanSweep untuk 
membersihkan files e Web 
Tools @ untuk Windows 98/ 
2000/ME/XP/ @ 
www.symantec.com e US$ 80 
(sekitar Rp 677.000) 





komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


PEDOMAN BELANJA ANDA 

















MCAFEE 

@ FireWall3.0US$50 

@ FireWall4.0US$70 

@ IntemetSecurity4.0 US$ 50 
@ IntemetSecurity5.0US$ 75 
@ Virus Scan 7.0 Pro US$ 80 


@ Active Virus Defense for5 users inc. 
TVD, virus scan, thin client, ePolicy 
Orchestrator, 1 Year Update US$ 336 


@ Dr. Solomon's Virexfor Mac VE.0 US$ 85 


@ McAfeeOfficev3, inc virus scan, 
utilittes, uninstaller, PGP, intemet 
guardDog, McAfee firewall, virtual office 
US$159 


@ Antivirus Total Virus Defense 10 cals, 
inc. 2 years update US$ 770 


@ Antivirus Total Virus Defense 5 cals. inc. 
2 years update US$ 450 


@ ViruScan 6.0 profor single user US$ 65 


@ Active Virus Defense for5 users inc. 
TVD, virus scan, thin client, ePolicy 
Orchestrator, Perpectual License 
include 2 Year Support US$ 555 


@ Virus Scan ver 7.0 US$ 65 


NWI 


@ Virus Chaser Powerful Virus Scanning 
Function Retail US$ 46 


SYMANTEC 


@ Norton AntiVirus 2003, Japanese edition 
US$110 


@ AntiVirus small business solution - 5 
users pack US$ 269 


@ AntiVirus small business solution -10 
users pack US$439 


@ AntiVirus small business solution - 25 
users pack US$ 869 


@ Norton AntiVirus 2004 for Windows 
Rp 349.000 


@ Norton Antivirus 2004 Upgrade Version 
for Win2000/ME/98/XP US$23 


@ Norton SystemWorks 2004 for Win2000/ 
ME/98XPUS$63 


@ Norton SystemWorks 2004 Professional 
for Win2000/ME/98/XP US$87 


@ Norton Intemet Security 2004 for 
Windows 2000/98/ME/XP US$65 


@ Norton Intemet Secunty 2004 








Professional, includes Norton AntiVirus 
Professional, Norton Personal Firewall, 
NortonPnvacy Control, Norton 
AntiSpam, Norton Productivity Control 
US$90 


@ Norton Personal FireWall 2004 for 
Win2000/ME/98/XP US$44 


@ Norton AntiVirus 2004 for Windows, 
Academic Edition US$ 27 


TRENDMICRO 


@ Interscan AppletTrap Intemet Gateway 
forWin NT, 10-25 users US$ 24 


@ InterscaneManager Filter & Blocking 
Spam for Win NT & Solaris, 10-25 users 
US$7 


@ Interscan ScanMaileManagerOpenMail 
Plugin for Filtering Message based on 
contentforWin NT, 10-25 users US$ 7 


@ Interscan ScanMail Exchange Server 
Virus ScannerforWin NT, 10-25 users 
US$33 


@ Interscan ScanMai HP OpenMail 
ServerVirus Scannerfor HP-UX, 10-25 
users US$ 24 


@ Interscan ScanMail Notes ServerVirus 
Scanner for Win NT / Solaris /AIX/ 
OS2, 10-25 users US$ 24 


@ Interscan Suite Bundle of Viruswall & 
eManagerforWin NT & Solaris, 10-25 
users US$ 32 


@ Interscan Viruswall Viruswall for HP-UX, 
Solaris, Linux, 10-25 users US$ 32 


@ Interscan Viruswall Viruswall forWin NT 
& AlphaNT, 10-25usersUS$29 


@ InterscanWebManager Web Traffic 
ScannerforWin NT, 10-25users US$ 24 


@ NetSuite-US$37 


@ OfficeScan Corporate Centralized 
Managed ScannerforWin NT/ 
Netware, 10-25 users US$ 12 


@ PC Cilin 2003 Single Full Pack US$ 39 


@ ProductBox Manual Guide and Box 
US$50 


@ Server Protect Virus Scanning and LAN 
ManagementforWin NT/Netware, 10- 
25users US$ 24 








POTRET 






Motorola V690 
Dipasarkan sejak Januari 
2004 : 93 gram : 90 x 47 x 
23 mm : layar 65.000 warna 
(dalam) & layar monokrom 
(luar) - dering polifonik - tiga 
band - SMS/MMS - WAP 2 : 
GPRS : Java : waktu bicara 
2,5 jam : kamera built-in 
dengan flash & zoom : 

Rp 3 juta (garansi resmi) 





Sony 25 
Dipasarkan sejak 2000 - 
82 gram : 88 x 49 x 21 
mm : dua band : layar 
monokrom : 500 nomor 
telepon - dering 
monofonik - SMS, WAP, 
e-mail, voice memo : 
waktu bicara 4-6 jam : 


bekasnya sudah susah 

ditemui 

“Ini ponsel ke- Sam » 
sembilan. Delapan 2G H he F0 


sebelumnya hilang 
dan kecopetan. 
Biar modelnya 
lama, saya suka 
bentuknya yang 
kecil dan unik.” 


Dipasarkan sejak Desember 
2003 - 73 gram : 80 x 42x 20 
mm : layar 65.000 warna : 
dering polifonik : 500 nomor 
telepon : dua band : MMS - 
GPRS : WAP 1.2 - Java : waktu 
bicara 3,5 jam : konverter : 
world time : kalender : 

Rp 1,8 juta (garansi resmi) 


PRIMADONA 


Gameboard EGB-10 
Papan Bermain 


Dipasarkan sejak 
November 2003 : untuk 
ponsel Sony Ericsson 
Z600 - mirip dengan 
joystick konsol game: h 
empat tombol action : @“ han 
joystick 8 arah - satu Ce Ga es 
pilihan warna: abu-abu "| ji 
terang : Rp 345.000 @. 
(garansi resmi) ii, 


Anastasia (28), 
karyawati, Jakarta 










&G 











| SELULAR 





Nokia 3108 
Dipasarkan sejak Januari 
2004 - 93 gram : 106 x 46 x 
24 mm : layar 4.096 warna : 
dering polifonik : tiga band : 
MMS : GPRS - WAP 2 HSCSD 
: Java " xHTML browser : waktu 
bicara 6 jam - touchpad untuk 
tulis SMS (handwriting 
recognition) - Rp 2 juta 
(garansi resmi) 


Sagem MY C2 
Dipasarkan sejak Januari 2004 : 
92 gram: 84x42x23 mm: 
layar 256 warna : dering 
polifonik - 250 nomor telepon : 
dua band : SMS/EMS : WAP 1.2 
- waktu bicara 3 jam : 
screensaver - tampung 100 
SMS : konverter mata uang : 
kalkulator : Rp 1,2 juta 
(garansi resmi) 








Motorola V878 
Dipasarkan sejak Januari 2004 : 
85 gram: 82x42x21mm: 
layar warna 65.000 (luar & 
dalam) : dering polifonik - 300 
nomor telepon : tiga band : 
MMS : GPRS - WAP 2.0 - waktu 
bicara 2,5 jam : photo 
phonebook : kamera built-in 
dengan flash & zoom : Rp 4 juta 
(garansi resmi) 


Panasonic G70 
Dipasarkan sejak Januari 
2004 - 88 gram : 88 x 60x 27 
mm : layar 4.096 warna : 
dering polifonik : 255 nomor 
telepon : tiga band - SMS/ 
EMS - WAP 1 - GPRS - waktu 
bicara 5 jam - biorhythm 
calendar : scheduler : 
konverter mata uang : 

Rp 1,9 juta (garansi resmi) 


Nokia 9500 
Akhirnya, keluar juga adik baru seri 
Communicator. Dibanding 
seniornya, desain Nokia 9500 
lebih modis. Ponsel berwarna 
silver dan hitam ini punya 
kemampuan yang lebih bagus. 
Ada port USB, memori 80 MB, 
slot MMC, akses data lewat 
EDGE dan WLAN, kamera bullt- 
in, player musik, Bluetooth, 
sampai browser Opera. Layar | 
luar dan dalamnya sudah | | 








65.000 warna. Bahkan, 
ponsel tiga band ini 
dilengkapi dengan docking. 











LG SP1300 
(CDMA) 

Dipasarkan sejak Februari 2004 
: 79 gram - 80 x 40 x 20 mm : 
layar monokrom dual display : 
dering monofonik : 100 nomor 
telepon - CDMA 2000 1X 1900 
Mhz : SMS - waktu bicara 2 jam 
: memo : voice mailbox : 
pembuat jadwal : Rp 1,4 juta 
(garansi resmi) 


Siemens M30 
Dipasarkan tahun 2000 - 
110 gram : 124 x 44 x 24 
mm : dua band : layar 
monokrom alphanumeric 
dengan backlite merah : 50 
nomor telepon : kirim SMS : 
games - waktu bicara 
sampai 6 jam : bentuknya 
unik dengan layar bundar 
untuk dua baris teks : 
pertama keluar harganya 
sekitar Rp 1,5 juta - sudah 
sulit ditemui bekasnya : 
harga bekasnya sekitar 

Rp 250.000. 








komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 


Nomor depan, beredar 24 Maret 





Arloji, Break...Break... 


Ini memang bukan jam tangan sembarangan. 
Dengannya Anda juga dapat melakukan komunikasi 
bak handy-talky... gitu, ganti... 

















Monokrom Tetap Ga 


Tak perlu minder bila ponsel Anda masih eayar 





monokrom. Pada beberapa ponsel tertentu, Anda bisa 
menampilkan foto. Caranya gampang. 


PO Update md ak Wizard 


piriy steps to get your cor Ia up-to-date 





Buku Alamat Online 


Online-kan saja catatan alamat dan nomor 
telepon Anda sendiri, kerabat, dan sejawat, 
sehingga Anda tak usah repot menentengnya dan 
mengabarkan perubahan alamat. 








(SONORAN Isi komputerakt!f edisi 7/6 dapat Anda simak dari Radio Sonora Jakarta 


( Ia ")100,9 FM, Kamis 11 Maret, 14.15 


LANGGANAN? JIKA BABY, 





Untuk Anda sendiri maupun untuk hadiah, Anda dapat berlangganan dan atau memesan edisi terlewat melalui 
Unit Layanan Jual Gramedia Majalah, Gedung Kompas-Gramedia Lantai 1, Jalan Palmerah Selatan 22-24, Jakarta 10270, 
pada hari dan jam kerja, telepon (021) 536 0441, 536 0442, faksimili (021) 548 1341, SMS 0811 908680 


KANTOR PERWAKILAN: @ Bandung (Dewiyanti) Telepon (022) 723 7033 Faksimili (022) 723 7034 e Surabaya 
(Yohanes) Telepon (031) 503 8470, 503 0777, 502 4440 Faksimili (031) 503 5238 @ Yogyakarta (Djumiyo) 
Telepon (0274) 553 417, 553 418 Faksimili (0274) 553 420 @ Medan (Martha) Telepon (061) 414 5500 Faksimili 
(061) 414 5800 e@ Denpasar (Dewa) Telepon (0361) 435 364 Faksimili (0361)427 966 @ Makassar (Michael) 
Telepon (0441) 457 146 Faksimili (0441) 457 149 e Perwakilan Sumbagsel, Lampung, Kepulauan Riau, Indonesia 
Timur, Kalimantan (Sugiarto) Telepon (021) 600 9401, 260 1119 Faksimili (021) 600 9417 


E-MAIL KAMI 


Redaksi komputeraktif@gramedia-majalah.com Konsumenaktif — konsumen-aktif@gramedia-majalah.com 
SuratPembaca  surat-aktif@gramedia-majalah.com Naskah naskah-aktif@gramedia-majalah.com 
Konsultasi noproblem@gramedia-majalah.com Sirkulasi ulj@gramedia-majalah.com 
SolusiMasalah  antarkita@gramedia-majalah.com Promosi promosi@gramedia-majalah.com 
Digitalimaging — imaging@gramedia-majalah.com Iklan iklan@gramedia-majalah.com 


Jika Anda sudah menjadi anggota milis komputerakt!f, maka pintu kami terbuka untuk menampung naskah Anda. Syaratnya? 

» Karya sendiri, belum pernah dipublikasikan — jangan pertaruhkan reputasi Anda dengan menjiplak karya orang lain 

« Panjang naskah maksimal 5.600 karakter (tak termasuk spasi), berupa langkah-langkah (workshop) 

» Melampirkan screenshot berformat JPEG beresolusi rendah (72 dpi) — jika naskah itu layak muat, maka kami meminta 
Anda mengirimkan screenshot yang berformat PSD 

» Naskah dikirimkan ke naskah-aktif@gramedia-majalah.com, dengan menyertakan nama dan alamat lengkap 


komputerakt!f 75 | 10 Maret 2004 








EDISI INDONESIA 
Penerbit PT Prima Media Pustaka 
Pemimpin UmumA.M. Elly Handojo 
Pemimpin Perusahaan Hartanto 
Pemimpin Redaksi Antyo Rentjoko 
Redaktur Pelaksana Farid Wahdiono 
Redaktur Pramana Sukmajati, Rismawan 
Staf Redaksi Desiderius Ardhy Artanto, 
Aditya Wardhana, Andy Baskoro, 
Yuliandi Kusuma, Laksono Hari Wiwoho 
Desain Grafis Viky Hendnzal, 

Ariyo Praditiyo, Calvin Irvan 

Fotografer Rano Kusuma 

Sekretaris Karolina Novita Rini 

Alamat Gedung Perintis Lantai III 

Jalan Kebahagiaan 4-14 

Jakarta 11140 

Telepon (021) 260 1234 

pesawat 2301 - 2304 

Faksimili (021) 634 1833 


Koordinator Produk 
C. Susy Triputranti 
Promosi 


Agus Sutedi Prabowo, 
Salim Djundam 

Sirkulasi 

H. Murtomo, 

Hewin Setyo Winarko 
Lisensi & Hak Cipta Internasional 
Bobby Christoffer 

Alamat 

Gedung Guna Elektro Lt. 2 
Jl. Terusan Arjuna Utara 50 
Kebon Jeruk, Jakarta 11510 
Telepon (021) 5696 9990 
Faksimili (021) 5696 9995 


Iklan 

Yosef Bastaman, 
RezaAguswidjaya, Adi Haryanto 
Alamat 

Gedung Kompas Gramedia Unit II Lt. 5 
Jl. Palmerah Selatan 22-24 

Jakarta 10270 

Telepon (021) 548 0888, 548 3008, 
549 0666 pesawat 3468 dan 3483 
Faksimili (021) 548 3146, 5494035 


Produksi 
Fransiska Setyarini, 
V. Ninik Trihatmini 


komputerakt!f diterbitkan oleh 
Gramedia Majalah 
(www.gramedia-majalah.com), 

atas lisensi Sanoma Uitgevers, 
Hoofddorp, Nederland (www.vnu.com). 
O 2003 VNU Business Publications BV/ 
VNU Business Publications Ltd. 
komputerakt!f adalah merek 

dagang terdaftar dari VNU Business 
Publications Ltd. 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip, menyalin, 
memperbanyak, dan menyebarluaskan, 
sebagian maupun keseluruhan isi majalah 
ini, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis 
dari pemegang hak cipta. 


Edisi serupa: 

Computeridee (Negeri Belanda), 
ComputerActive (Inggris), 
Computeridea (Spanyol), 
Computerlidea (ltalia), 
ComputerActive (Malaysia) 


